TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 16 

TERBIT PADA HARI SENIN 

11 NOVEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 



2^. 


©mmniilkiiii 

anggaan Anak Negeri 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



Penetapan Kilane Inpex Masela 

AAiTROlNJ - lanakalr knnakrf 


AMBON - Satu langkah kongkret 
terpenting untuk mempercepat 
proyek Lapangan Abdi Masela, ada¬ 
lah Penetapan Area Kilang Gas Alam 
Cair atau Liquid Natural Gas (LNG), 
yang rencananya akan dibangun di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal 
tersebut ditandai dengan penyerahan 
Surat Permohonan Penetapan Lokasi 
dan Surat Rekomendasi Gubernur. 

Surat tersebut disampaikan 
langsung oleh Kepala SKK Migas 
Bapak Dwi Sutjipto kepada Gu¬ 
bernur Maluku Bapak Irjend Polisi 
(Purn) Murad Ismail disaksikan oleh 
Presiden Inpex Akihiro Watabe dan 
Kepala DPRD Provinsi Maluku Luc- 
ki Wattimury dalam kunjungan kerja 
Kepala SKK Migas kepada Gubernur 
Maluku, Senin (4/11) di Ambon. 

Dalam sambutannya. Gubernur Is¬ 
mail menyampaikan bahwa Pemer¬ 
intah Provinsi (Pemprov) Maluku 
mendukung penuh untuk ekseku¬ 
si pembangunan dan memperce¬ 
pat pembangunan proyek tersebut 
supaya dampak berganda dan man¬ 
faat kehadiran proyek LNG dapat 
segera dirasakan masyarakat... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Promosi Tais Pet di Simposium Asean 


YOGYA - Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Provinsi Ma¬ 
luku, Widya Pratiwi Murad Ismail 
dan Ketua TP-PKK Tanimbar, Joice 
Fatlolon Pentury hadiri kegiatan 7th 
Asean Tradisional Textile Sympo- 
sium atau Simposium dan pemer¬ 
an kain tradisional warisan Negara 
se-Asean di Yogyakarta pada Senin 
(4/11) hingga Jumat (8/11). 

Hal tersebut diungkapkan oleh 
Widya Ismail melalui akun media 
sosialnya sambil membagikan enam 
foto saat menghadiri kegiatan yang 
juga meliputi pameran wastra serta 
kompetisi desain wastra dan fotogra¬ 
fi yang digelar di Royal Ambarulmio 
Hotel Yogyakarta. “7th Asean Tra¬ 
disional Textile Symposium,” tulis dia. 

Terlihat dari gambar yang 
dibagikan, Ny. Widya Ismail dan 
Ny. Joice Fatlolon bersama tim dari 
Maluku tampak menggunakan Tais 
Pet yaitu kain tenun khas dari Kepu¬ 
lauan Tanimbar. Diketahui, Widya 



Murad Ismail sendiri sangat setia 
dalam memperkenalkan lebih luas 
tenun ikat asal Maluku, seperti yang 
telah dilakukannya pada di fashion 
show dalam ajang Festival Indo¬ 
nesia di Elizabeth Quay di Perth, 
Australia pada Jumat (25/10) lalu... 


BERSAMBUNG KE HAL.11 



Up (LKW frortnJ Hj^Ay 

i ii ■ I w 

f||^ KRZ; 





Ambon Jadi Kota Percontohan 


JAKARTA - Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, 
Wishnutama Kusubandio menyatakan 
akan menjadikan Ambon sebagai Kota 
Percontohan di Indonesia. 

Menurut Menparekraf, Ambon yang 
sekarang diakui UNESCO sebagai Kota 
Kreatif Dunia Berbasis Musik harus 
mendapat dukungan penuh. Hal itu 


disampaikan Menparekraf dalam per¬ 
temuan bersama Walikota Ambon, Rich- 
ard Louhenapessy dikantor Kementerian 
Pariwisata-Jakarta, Jumat (8/11). 

“Momentum sebagai Kota 
Kreatif Dunia berbasis Musik 
harus bisa kita manfaatkan, jan¬ 
gan sampai momentum ini tidak 
ada sisanya,” kata Menparekraf... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


9 Gempa Selama Seminggu 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki sebagai perpanjan¬ 
gan tangan Badan Meteorolo¬ 
gi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, memberikan 
pantauan aktivitas gempabumi 
sebanyak 9 kali selama seming¬ 
gu pada Jumat (1/11) hingga 
Kamis (7/11) di sekitar wilayah 
kepulauan tersebut. 

Menurut rilis media dari Kepa¬ 
la Stasiun Geofisika Saumlaki, 
George F. A. Muabuay, S.Si., 
M.Sc bahwa berdasarkan magni- 


tude terdapat 1 kejadian gempabu¬ 
mi dengan magnitude kecil kurang 
dari 3,0 SR, 8 kejadian gempabumi 
dengan magnitude sedang diantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan 0 kejadian 
gempabumi dengan magnitude 
besar sekitar lebih dari 5,0 SR... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Sekapur Sirih dari Ramba 

Musim kemarau saat ini sepertinya 
menjadi simbol betapa keringnya niat 
semua pihak dalam bekerja mem¬ 
bangun kabupaten ini. Sudah seng 
ada lai yang mau panas-panasan... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Peran Strat^;is Pramuwisata 


Uji Kompetensi Wartawan Jokowi - Paloh Bersanding 


Dialog Masalah Papua 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.08 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






























TANIMBAR RAYA 


02 sy.idleiniiikiii 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 



Pramuwisata Jadi Ujung Tombak 


SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku 
melalui Asisten Bidang Adminis¬ 
trasi dan Umum Sekretariat Daer¬ 
ah (Setda) , Bambang Eko Pri- 
yanto, S.Pd mengatakan bahwa 
pramuwisata atau pemandu wisa¬ 
ta adalah ujung tombak pari¬ 
wisata dan pioner kesejahteraan 
masyarakat di daerah dengan 10 
kecamatan tersebut. 

“Dalam meningkatkan kepari¬ 
wisataan di suatu daerah harus 
memerlukan peran pramuwisa¬ 
ta karena sangat penting dalam 
menentukan keberhasilan yang 
diukur melakui kepuasaan wisa¬ 
tawan yang berkunjung,” kata dia 
saat kegiatan Pelatihan Pemandu 
Wisata Budaya Tahun 2019 yang 
digelar oleh Dinas Pariwisata Ta¬ 
nimbar pada Senin (11/11). 

Priyanto menambahkan kemam¬ 
puan dari pramuwisata yang han¬ 
dal adalah yang bisa memandu 
dan membawa wisatawan ke objek 
wisata dengan memperkenalkan 
sapta pesona yang terdiri dari 
tujuh unsur yaitu aman, tertib, 
bersih, sejuk, indah, ramah ta- 
mah dan kenangan, sopan santun 
dan jujur, maka dirinya berharap 


melalui pelatihan itu para peserta 
dapat meningkatkan mutu kuali¬ 
tas pelayanan sebuah wisata yang 
akan memberikan kontribusi ter¬ 
hadap pembangunan daerah. 

“Ambillah kesempatan baik ini 
untuk menunjang pengetahuan, 
ketrampilan dan kemampuan. 
Sehingga mempunyai bekal yang 
baik untuk mengelola destina- 
si-destinasi wisata yang ada di Ta¬ 


nimbar,” tambahnya. 

Sementara itu, selaku penye¬ 
lenggara kegiatan. Kepala Bidang 
Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, 
Eduardus Utukamam menyatakan 
jika kegiatan tersebut bertujuan 
untuk menghasilkan tenaga ter¬ 
ampil di bidang pemanduan wisa¬ 
ta yang memiliki kemampuan dan 
ketrampilan khusus dalam peman¬ 
duan wisata, trens pasar wisata dan 


Pariwisata 

preferensi wisatawan serta mampu 
memberikan pelayanan yang ses¬ 
uai dengan keinginan wisatawan. 

“Mampu menyusun pro¬ 
gram-program pemanduan wisata 
yang sederhana sesuai dinami¬ 
ka dan kekhasan alamnya dan 
menambah pengetahuan mas¬ 
yarakat dan langsung memper- 
agakannya di objek wisata tentang 
cara memberikan penjelasan ke¬ 
pada wisatawan,” papar dia. 

Kegiatan yang digelar di Aula 
Gedung MSC Urayana, Jalan. 
Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan 
Saumlaki, Kecamatan Tanim¬ 
bar Selatan (Tansel) itu dilak¬ 
sanakan selama dua hari hingga 
Selasa (12/11) dan melibatkan 
sebanyak 40 peserta. 

Pelatihan tersebut terdiri dari 
dua kegiatan, yaitu penerimaan 
materi oleh Kepala Dinas Pari¬ 
wisata Tanimbar, Ir. Mynrik 
Batlolonar, MT dan Dosen Po¬ 
liteknik STP Sahid Jakarta, Dr. 
Budi Setiayawan, Amd.Par., SE., 
MM serta praktek memandu wisa¬ 
tawan di di beberapa lokasi ber¬ 
beda, diantaranya di lokasi wisa¬ 
ta Desa Tumbur, Lolurung dan 
Bandara Mathilda Batlayeri. (LOl) 




Sistem Analisa Gempa Bumi Terbaru 


SAUMLAKI - Setelah terjadi 
gempabumi yang melanda Palu, 
Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) mulai leb¬ 
ih memperkuat sistem pengamatan 
dan analisa gempabumi di semua 
stasiun pengamatan gempabumi di 
seluruh Indonesia. 

Stasiun Geofisika Saumlaki yang 
merupakan UPT BMKG daerah 
yang berada di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Provinsi Maluku 
pun ikut meningkatkan kapasitas 
pengamatan dan analisanya dengan 
melakukan instalasi Sistem Process¬ 
ing Analisis Gempabumi yang baru 
dan biasa disebut sebagai SeiscomP 
sejak Rabu (06/11/2019). 

Menurut Kepala Stasiun Geofisika 
Saumlaki, George F. A. Muabuay, 
S.Si., M.Sc Hal tersebut dilakukan 
untuk meningkatkan performa 
pengamatan dan pelayanan infor¬ 
masi gempabumi di stasiun itu dari 
sistem proses analisa yang lama Tide 
Digital Seismograph (TDS) yang 
juga masih tetap digunakan. 


Keunggulan dari sistem Seis¬ 
comP adalah mempermudah Sta¬ 
siun Geofisika Saumlaki untuk 
dapat mengakses beberapa sensor 
gempabumi dibeberapa daerah 
bahkan hingga ke Australia dalam 
mendapatkan informasi gempabu¬ 
mi yang terjadi di Tanimbar ataupun 
disekitarnya, sedangkan sistem yang 
lama hanya dapat mengakses sen¬ 
sor gempabumi yang ada di Stasiun 
Geofisika Saumlaki yang kadangka- 
la agak menyulitkan dalam menen¬ 
tukan informasi gempabumi yang 
jauh dari daerah tersebut. 

“Setelah adanya sistem prosessing 
analisa gempabumi yang baru atau 
SesicomP ini diharapkan BMKG 
dalam hal ini Stasiun Geofisika 
Saumlaki dapat lebih meningkatkan 
performa pengamatan dan analisa 
gempa bumi serta meningkatkan 
pelayanan informasi gempabumi 
kepada masyarakat Tanimbar dan 
sekitarnya secara cepat, tepat, aku¬ 
rat, mudah dipahami dan lebih luas 
lagi jangkauannya,” paparnya.(L02) 


Serah Terima Jabatan 5 Perwira di Polres MTB 


SAUMLAKI - 4 Jabatan strategi 
dilingkungan Polres Maluku Tengga¬ 
ra Barat (MTB) resmi berganti.Selasa 
(5/11) pukul 08.30 WIT. Kapolres 
Maluku Tenggara Barat AKBP An- 
dre Sukendar,S.I.K.,bertindak selaku 
Inspektur Upacara, Kasubbag Sarpras 
Iptu Ayub Taroreh selaku perwira Up¬ 
acara dan Kasium Ipda Jhon Amela- 
man selaku Komandan Upacara. 

Pejabat yang diserah terimakan : 
Kesatu. Kasat Intelkam dari Ipda Ja- 
cob Oraplean kepada Iptu Zakarias 
J.Werembinan. Kedua, Kasat Polairud 
dari Ipda Abdurahman Sambas,S.Sos 
kepada Ipda Junus Marthinus Seleky. 

Ketiga, Kapolsek Wermaktian dari 
Iptu Petrus Metanila kepada Ipda Ja- 
cop Oraplean. 

Keempat, Kapolsek Wuarlabobar 
dari Ipda Jeheskel Ranguly kepada 
Ipda Simson Kormasela, dan. Keli¬ 
ma, Kapolsek Wertamrian dari Iptu 
Zakaris.J.Werembinan kepada Ipda 
Abdul Rahman Sambas,S.Sos. 

Selain Kapolres, turut dalam Upaca¬ 
ra serah terima :Waka Polres MTB 
Kompol Lodevicus Tethool, Kabag 
Ops Kompol H.RumsoryS.Sos., Ka¬ 
bag Sumda Kompol Onas.P.Lekawael 
dan Ketua Bhayangkari Cabang MTB. 


Sementara itu pasukan upacara ter¬ 
diri dari 1. Regu Perwira Polres MTB, 
1 SST Gabungan Sat Samapta dan Sat 
Polair Polres MTB, 1 SST Sat Lantas 
Polres MTB, 1 SST Gabung Staf Polres 
MTB, dan 1 SST Gabungan Sat In¬ 
telkam, Sat Reskrim dan Sat Narkoba. 

Adapun seluruh rangkaian ke¬ 
giatan serah terima Jabatan ber¬ 
langsung aman dan lancar. (Mil) 


NOMOR PENTING 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





































TANIMBAR RAYA 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


II03 gy^emuka 



PWI Maluku Gelar Uji Kompetensi Wartawan 


AMBON - Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Provinsi Malu¬ 
ku, Gelar Uji Kompetensi War¬ 
tawan dengan dukungan SKK 
Migas Perwakilan Pamalu dan 
Kontraktor KKS Wilayah Maluku. 

SKK Migas Perwakilan Wilayah 
Papua dan Maluku serta Kontrak¬ 
tor KKS di Provinsi Maluku yang 
dimintakan dukungannya olen or¬ 
ganisasi profesional kewartawan, 
melakukan kegiatan Uji Kom¬ 
petensi Wartawan (UKW) yang 
dilakukan oleh Persatuan War¬ 
tawan Indonesia (PWI) Provinsi 
Maluku, di Kota Ambon. 

Ketua PWI Maluku, Izaac Tu- 
lalessy dalam sambutan pembu¬ 
kaan UKW ini menyampaikan 
terima kasih kepada SKK Migas 
Papua Maluku yang telah bekerja 
sama dengan PWI Maluku untuk 
melaksanakan kegiatan UKW 
bagi para wartawan di Maluku 
saat ini. Dimana seluruh verifikasi 
kelengkapan syarat keikutsertaan 
peningkatan kompetensi ini telah 
diperiksa oleh PWI. 

‘ICami bersyukur SKK Migas 
menggandeng PWI untuk melak¬ 
sanakan UKW di Kota Ambon 
yang mana pesertanya berasal dari 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Kabupaten Seram Bagian Timur 
(SBT) dan Kota Ambon. Apalagi 
kegiatan ini juga didukung oleh 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
seperti Inpex, Citic dan Kalrez 
yang beroperasi di Kabupaten 
tersebut,” jelasnya. 

Dia berharap para peserta dapat 
memenuhi ketentuan UKW seh¬ 
ingga dapat meraih status kompe¬ 
tensi sesuai yang dipersyaratkan 


UU Pers yang ada. 

Kegiatan UKW ini, dilaksanakan 
terbagi menjadi 3 kelas, sesuai pera¬ 
turan yang ada setiap kelas hanya 
dapat diikuti 6 wartawan yang in¬ 
gin diuji. Mereka mengikuti kegia¬ 
tan uji Kompetensi untuk wartawan 
level kompetensi muda, sebagai 
syarat dasar untuk dapat dikate¬ 
gorikan sebagai profesi jurnalis. 

SKK Migas Perwakilan Pama¬ 
lu mengatakan kegiatan seperti ini 
didukung dengan harapan dapat 
meningkatkan kompetensi wartawan 


Polisi Amankan Perayaan Maulid Nabi 


SAUMLAKI - Polres Maluku 
Tenggara Barat (MTB) menghadiri 
sekaligus melaksanakan Pengaman¬ 
an perayaan Maulid Nabi Muham¬ 
mad SAW (Raibul awal 1441 H) di 
Masjid Baabutaqwa Saumlaki pada 
Sabtu (9/11). Perayaan Maulid Nabi 
Muhammad SAW 1441 / 2019 den¬ 
gan tema ”Mari Kita Bumikan Islam 
Rahmatan Lil Alamin di Tanimbar”. 

Bertindak selaku pembaca Kalam 
Ilahi Bripda Andri Day, hikmah 
Maulid Nabi Muhammad SAW 
1441 H/2019 H oleh ketua MUI 
Tanimbar Ustad Abdul Karim,S. 
Ag,dan lantunan Doa Imudin. 


Turut hadir dalam perayaan. Kepa¬ 
la seksi Maulid Nabi Muhammad 
SAW 1441 H/2019 H, Personil TNI 
- Polri, Perwakilan Kantor Kemen- 
terian Agama Tanimbar, pengurus 
BPHBI serta jemaah umat islam ku¬ 
rang lebih sebanyak 350 jemaah. 

Sementara untuk kehadiran 
personil Polri sendiri dipimpin 
langsung Kapolres AKBP Andre 
Sukendar,S.I.K. Kegiatan berakhir 
pada pukul 21:46 wit, dan selama 
pelaksanaan perayaan Maulid Nabi 
Muhammad SAW mendapatkan 
pengamanan oleh personil Polres 
MTB sebanyak28 Personil. (Mil) 


Ketua PN Saumlaki Pingsan Saat Pelantikan 


SAUMLAKI - Ketua Penga¬ 
dilan Negeri (PN) Saumlaki, 
Saiful Anam, SH., MH pingsan 
saat membacakan sumpah janji 
jabatan anggota DPRD Tanim¬ 
bar masa jabatan 2019 hingga 
2024 pada Senin (4/11). 

Sebelumnya Anam terlihat kuat 
dan baik-baik saja dalam keadaan 
berdiri saat mengambil posisi di- 
hadapan ke-25 anggota DPRD Ta¬ 
nimbar yang telah dalam keadaan 
siap menantikan momen tersebut, 
namun berselang beberapa menit 
tepat pukul 11.55 WIT Anam mu¬ 
lai terlihat pucat dan terbata dalam 
membacakan sumpah tersebut. 

Kemudian, panitia pun mengam¬ 


bil kursi dan air mineral untuknya. 
Ia kembali melanjutkan naskah 
sumpah itu tetapi sayang hal itu ti¬ 
dak berlanjut lama seketika itupun 
Anam jatuh pingsan dan dengan 
bantuan Kadinkes Tanimbar, dr. 
luliana Ratuanak, Kabag Satpol 
PP dan Sekwan dilarikan ke RSUD 
Magretti untuk mendapatkan 
menanganan lebih insentif. 

Suasana seketika menjadi tegang, 
rapat yang dihadiri oleh Bupa¬ 
ti Petrus Fatlolon, SH., MH dan 
Wabup Agustinus Utuwaly, S.Sos itu 
pun dinyatakan skorsing selama 30 
menit dan dilanjutkan kembali dip¬ 
impin oleh anggota PN, Adi Wicak- 
sono hingga pukul 13.20 WIT. (LOl) 


sehingga industri hulu migas bisa 
memiliki mitra kerja media yang 
profesional dan dapat sama-sama 
berkontribusi positif bagi pengem¬ 
bangan potensi migas di Maluku. 

Acara juga diisi dengan pem¬ 
bekalan oleh Kristanto Hartadi, 
Communication & External Af- 
fairs Advisor PT Pertamina Hulu 
Mahakam (PHM), Kristanto yang 
sebelumnya pernah menjabat 
pemimpin redaksi Harian Sinar 
Harapan menekankan penting¬ 
nya pemahaman akan industri 


hulu migas di kalangan media. 
Menurutnya, wartawan tidak 
akan bisa memberikan informasi 
yang akurat dalam tulisan-tulis¬ 
annya jika mereka tidak mema¬ 
hami industri ini. 

Dukungan kali ini merupakan 
bentuk dukungan kepada mitra jur¬ 
nalis, sehingga diharapkan setelah 
lolos uji kompetensi ini, pemberi¬ 
taan pemberitaan yang komplit dan 
berimbang dapat terus dihasilkan, 
terutama sebagai fungsi advoca- 
cy bagi masyarakat Maluku.(RI 1) 


Kontraktor Inpex Alami Kecelakaan 


SAUMLAKI - Kecelakaan mobil 
roda empat dengan nomor polisi, 
W 1681 TX, di lalan Poros Saum¬ 
laki, tepatnya di depan kantor 
Dinas Kesehatan Tanimbar pada 
Sabtu (9/11) sekitar pukul 15.10 
WIT, diduga pecah ban dan patah 
tirod akibat kecepatan tinggi. 

Penumpang mobil Kijang Innova 
merupakan kontraktor Inpex yang 
sedang melakukan survey di Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Menurut salah satu saksi mata, mo¬ 
bil yang sedang melaju di jalan. Ir. 
Soekarno itu tiba-tiba meletus bannya 
dan langsung menabrak pohon pada 
pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa 
dalam kecelakaan tersebut, namun 
apabila tidak menabrak pohon, bisa 
berdampak pada pejalan kaki. 

Senior Specialist Media Relation 
Inpex Corporation, M.Nunung Kur- 
niawan pada Sabtu, (09/11) malam, 
membenarkan kejadian tersebut. 

“Benar telah terjadi kecelakaan 
tunggal mobil dari salah satu kon¬ 
traktor Inpex di lalan Poros, Saum¬ 
laki. Saat itu mobil berjalan pada 
kecepatan 40 km/jam, dibawah ke¬ 
cepatan maximal yang diperboleh¬ 
kan oleh aturan keselamatan kami 
yakni 60 km/jam, tiha-tiba ban 
kanan depan meletus. Mobil hilang 
kendali, naik ke pembatas jalan dan 
terhenti oleh pohon,” ujarnya. 

Ia menambahkan, telah dilakukan 
test alkohol ke pengemudi setelah 


kejadian dan pengemudi dinyatakan 
bebas alkohol. Pengemudi juga telah 
memiliki sertifikasi defensive driv- 
ing atau mengemudi yang aman. Se¬ 
lain itu, mobil juga telah dilakukan 
pengecekan setiap hari oleh kon¬ 
traktor Inpex sebelum dipakai dan 
dinyatakan aman untuk dipakai. 

Menurut Kurniawan, hal-hal tersebut 
adalah langkah pencegahan yang mer¬ 
eka terapk^ baik pada kaiyawannya 
maupun kontraktor agar tidak terjadi 
kecelakaan ataupun meminimalkan 
risiko kecelakaan dalam berkendara. 

“Insiden bisa terjadi karena faktor 
lain sehingga penting bagi kami me¬ 
mastikan aturan keselamatan dipatuhi 
dan diterapkan baik oleh karyawan 
Inpex maupun kontraktor Inpex saat 
mengemudi kendaraan,” katanya. 

Perlu diketahui bahwa di dalam 
sebuah perusahaan migas. Kese¬ 
hatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
merupakan prioritas utama, dengan 
tujuan agar mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja, mencegah tin¬ 
dakan tidak aman dan kelancaran 
proses kerja. Acuannya adalah UU 
No.l tahun 1970 tentang Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja, Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja No: PER.05/ 
MEN/1996 tentang Sistem Mana¬ 
jemen Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja serta Keputusan Menteri 
Kesehatan No.315/MENKES/SK/ 
III/2003 tentang Komite Keseha¬ 
tan dan Keselamatan Kerja. (SRT) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Revisi Rencana Tata Ruang di Maluku Tenggara 


LANGGUR - Dinas Peker¬ 
jaan Umum dan Penataan Ru¬ 
ang (PUPR) Kabupaten Maluku 
Tenggara (Malra), Mengandeng 
Pusat Pengkajian Perencanaan 
dan Pengembangan Wilayah 


Institut Pertanian Bogor (P4W 
IPB), Untuk Merevisi Rencana 
Tata Ruang Wilayah di Kabupat¬ 
en Maluku Tenggara. 

Pada kesempatan tersebut, Dr. 
Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr dari 



100 Tahun Pekabaran Injil di Lawawang 


TIAKUR - Tepat 100 tahun yang 
lalu, pada 1 Nopember 1919, seo¬ 
rang Pendeta GPM (Gereja Prot¬ 
estan Maluku) dari Ambon, Pdt. 
Jacob Laisina melaksanakan Bapti¬ 
san kedua terhadap 72 orang war¬ 
ga Negeri Lawawang Pulau Mase- 
la. Sebelumnya Pdt. Jacob Laisina 
melaksanakan Baptisan pertama 
pada Jumat, 15 Mei 1919 terhadap 
52 orang warga Negeri Lawawang. 

Demildan gambaran singkat yang 
dapat kita baca pada tugu peringa¬ 
tan injil masuk Negeri Lawawang, 
Kecamatan Pulau Masela, yang 
berdiri kokoh di tengah negeri. 
Leluhur Moyang bernama Warem- 
na dan keluarganya adalah yang 
pertama menerima air Baptisan di 
Lawawang yang selanjutnya diikuti 
oleh warga lainnya yang menya¬ 
takan sikap mengikut Yesus dan 
melepaskan penyembahan berha¬ 
la kala itu. Menurut Bupati MBD, 
Benyamin Th. Noach, S.T. ‘Ttu ada¬ 
lah suatu sikap yang berani, lang¬ 
kah luar biasa yang ditunjukan oleh 
leluhur, sikap seorang kesatria pada 
masa itu.” 

1 Nopember 2019, atau tepatnya 
100 tahun Baptisan kedua. Bupati 
MBD (Maluku Barat Daya), Ben¬ 
yamin Th. Noach, S.T, didampingi 
Ketua TP.PKK Kabupaten MBD, 
Ny. Rely Noach, bersama rombon¬ 
gan, hadir di Negeri Lawawang, 
Kecamatan Pulau Masela, untuk 
mengambil bagian bersama mas¬ 
yarakat dalam rangka peringatan 
100 tahun masuknya injil. Kedatan¬ 
gan Bupati dan rombongan tentu 
saja disambut secara adat dan bu¬ 
daya orang MBD. 

Masyarakat Negeri Lawawang yang 
mengambil bagian dalam peringa¬ 
tan ini bukan saja yang menetap di 
Lawawang Pulau Masela, tapi juga 
anak cucu asal Desa Lawawang yang 
datang dari rantau misalnya dari 
Dobo, Papua, Ambon, Labuha, Ja¬ 
karta dan kota lainnya di tanah air. 

Acara peringatan dipusatkan di 
Gereja GPM Jemaat Imanuel La¬ 


wawang yang dimulai dengan iba¬ 
dah syukur dipimpin oleh Sekretar¬ 
is Klasis PR Babar Timur, Pdt. O.R. 
Maskikit, S.Th. dilanjutkan dengan 
acara seremonial. 

Dalam sambutannya. Ketua Klasis 
PR Babar Timur yang diwakili oleh 
Sekretaris Klasis, Pdt. O.R. Maskikit, 
S.Th, selain memberikan gamba¬ 
ran umum tentang Klasis PP. Babar 
Timur, juga memaparkan kepada 
Bupati MBD tentang harapan dan ke¬ 
sulitan jemaat di Pulau Masela, antara 
lain utamanya kesulitan air tawar, ke¬ 
terbatasan tenaga dan infrastruktur 
pendidikan maupun kesehatan. 

Perayaan ini semestinya dilak¬ 
sanakan pada bulan Mei, tepatnya 15 
Mei sebagai tanggal dilakukan Bap¬ 
tisan pertama, namun dengan berb¬ 
agai pertimbangan antara lain perihal 
Tahun Ajaran anak sekolah, dan juga 
kondisi laut yang menjadi pertim¬ 
bangan utama sehingga perayaan ini 
dilaksanakan pada pada 1 Nopember, 
demikian dijelaskan Pdt. Maskikit. 

Maskikit juga menghimbau ke¬ 
pada para jemaat agar makna per¬ 
ingatan ini, bukan saja dijadikan 
acara kumpul kumpul atau pelepas 
rindu keluarga tetapi lebih daripada 
itu, bagaimana menikmati anuger¬ 
ah Allah yang telah memampukan 
kita agar saling menasehati seorang 
dengan yang lain. 

“Sebagai Gereja, kami merasa 
bangga dan berterima kasih atas 
kehadiran Bapak Bupati beserta Ibu 
dan rombongan dalam perayaan 
100 tahun Injil Masuk Lawawang, 
kami menyadari peran pemerintah 
terhadap tugas gereja menjadi san¬ 
gat penting”, kata Maskikit dalam 
sambutannya mengapresiasi kehad¬ 
iran Bupati dan rombongan. 

Sejalan dengan Pdt. Maskikit, Bu¬ 
pati MBD dalam sambutannya me¬ 
negaskan, “Kehadiran saya menan¬ 
dakan paling sedikit 2 hal, saya hadir 
di Desa Lawawang untuk peringatan 
ini, untuk menegaskan bahwa gereja 
dan pemerintah daerah tidak boleh 
dipisahkan, kita bersama sama 


PW4 IPB menyampaikan bah¬ 
wa, Revisi RTRW ini dilakukan 
karena sudah ada kajian dan pen¬ 
injauan kembali dengan adanya 
peraturan perundang-undangan 
yang baru, pemekaran keca¬ 
matan, dinamika okonomi yang 
berubah sangat cepat, sehingga 
hasil peninjauan kembali den¬ 
gan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Maluku Tenggara yang sebelum¬ 
nya sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan yang ada di wilayah 
Kabupaten Maluku Tenggara saat 
ini. Langgur, Jumat (8/11). 

“Revisi RTRW Kabupaten Mal¬ 
ra ini perlu dilakukan dengan 
mengikuti ketentuan serta kebu¬ 
tuhan yang ada dan keharusan 
melakukan pengkajian lingkun¬ 
gan hidup secara strategis, daya 
tampung juga pemanfaatan fung¬ 
si dari wilayah itu sendiri, dengan 
tujuan untuk mensejahterakan 
masyarakat setempat. Dengan 
demikian Revisi RTRW ini men¬ 
jadi titik temu untuk kepentingan 


semua aspek,” ucap Ernan. 

Dr. Mujio, S.Pi, MSi dari PW4 
IPB pada kesempatan yang sama 
berharap, melalui kegiatan ini Pe¬ 
merintah, Anggota DPRD Malra, 
para Raja/Rat dan masyarakat 
bersama-sama dapat memberikan 
masukan agar rencana pengem¬ 
bangan tata ruang wilayah Malra 
tidak mengalami hambatan. 

“Maluku Tenggara sangat dike¬ 
nal dengan Adat, Tradisi dan 
Budaya sehingga masyarakat 
perlu dilibatkan dalam peren¬ 
canaan pengembangannya. Apa 
yang menjadi kebutuhan dari 
masyarakat sangat perlu untuk 
diakomodir, misalnya : Kebu¬ 
tuhan akan sarana jalan, jarin¬ 
gan telekomunikasi, pelabuhan, 
akses transportasi laut dan air 
bersih”, ungkap Mujiono. 

Turut hadir pada kegiatan ini 
Anggota DPRD Malra, Pimpinan 
OPD Maluku Tenggara, Para 
Raja/Rat, Mahasiswa dan or- 
ganisai kepemudaan. (K06) 



bekerja untuk sebesar besarnya kes¬ 
ejahteraan rakyat MBD, untuk se¬ 
besar besarnya kemakmuran rakyat 
MBD, untuk mendapatkan manusia 
MBD yang berkualitas yang ber- 
taqwa kepada Tuhan”. 

Lanjut Bupati, “Yang kedua, saya 
hadir di sini untuk menegaskan bahwa 
saya bukan Bupati Tiakur, bukan Bu¬ 
pati Kisar, bul^ Bupati sekelompok 
orang, tapi saya adalah Bupati Maluku 
Barat Daya, Saya khawatir nanti ada 
yang bilang. Bupati tidak datang di 
Masela karena dia bukan orang Mase¬ 
la, tidak demikian, saya Bupati Maluku 
Barat Daya,” kata Bupati. 

Menjawab harapan dan kesulitan 
warga utamanya tentang kesulitan air 
bersih atau air tawar di Pulau Mase¬ 
la, Bupati segera menyampaikan 
instruksi secara langsung kepada 
Kepala PDAM MBD yang juga turut 
hadir alam acara ini, agar tetap ting¬ 
gal di Masela untuk mencari titik air. 

“Saya besok harus kembali ke Tiak¬ 
ur untuk pembahasan APBD 2020 
agar rampung sebelum pelantikan 
anggota DPRD Kabupaten MBD 
tanggal 12 Nopember nanti supaya 
kita tidak terkena punishment, tapi 
Saya sudah instruksikan Kepala 
PDAM jangan kembali ke Tiakur, 
harus keliling Pulau Masela untuk 
cek titik air ada di mana, supaya 
suatu ketika nanti Masela tidak 
kekurangan air, kita akan cari jalan 
untuk itu, saya dapat informasi ada 
beberapa titik air, semoga Tuhan 


memberi petunjuk agar kita mampu 
selesaikan persoalan kesulitan air di 
Pulau Masela ini” jawab Bupati. 

Bupati juga mengajak masyarakat 
agar bekerja sama dengan pemer¬ 
intah dalam mengurangi angka 
kemiskinan dengan cara mening¬ 
katkan produktivitas, tidak sema¬ 
ta mengharapkan bantuan tanpa 
memperlabakan bantuan itu. 

“Saya percaya setelah perayaan 100 
tahun ini, muncul Waremna Waremna 
baru yang mampu menerobos, tampil 
sebagai seorang kesatria yang berani 
mengambil langkah langkah untuk 
maju, untuk sejSitera, untuk menjadi 
orang orang yang cerdas, orang orang 
yang unggid, yang tidak boleh lagi di¬ 
cap sebagai masyarakat yang miskin” 
ucap Bupati di akhir sambutannya. 

Acara peringatan ini, diakhiri 
dengan penandatanganan prasasti 
Monument 100 tahun injil masuk 
Lawawang oleh Bupati MBD, Ben¬ 
yamin Th, Noach yang disaksikan 
oleh segenap jemaat, tokoh agama 
dan masyakarakat serta undangan 
yang hadir di depan gedung gereja 
Imanuel jemaat Lawawang. 

Tampak hadir dalam acara ini. Ketua 
TP. PKK Kabupaten MBD, Ny. Rely 
Noach, Pimpinan OPD, Pejabat TNI/ 
Polri, Camat Marsela, para Kepa¬ 
la Desa beserta jajarannya. Panitia 
Acara, ASN, tokoh masyarakat dan 
agama, jemaat GPM Imanuel La¬ 
wawang, warga asal Lawawang dari 
rantau, serta undangan lainnya. (K07) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















MALUKU RAYA 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI dl PELAftUHAN SAUMLAKI - NaVEMeER;2D19 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 


HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 


1 

KM ^IRIMAU 

MINC^CiLJ 

25 OklDber 

23.00 wrr 

29 DkEober 

02 .00 WIT 

K AL AEA Hl- KUPANG -LE WO LE BA- M AU ME R E-0 AU BAU ■ 









WAN<:i -AM ElEJN-fiEJNO-MANOKWAHII (FK) 


2 

KM LEU5ER 

RABU 

23 okTob«f 

o&.oo wrr 

23 Oklober 

Oa.OO WIT 

TUAL- DOBO-TIMIKA- AG ATS- ME H AUKE [PP^ 




RABU 

NDvrmber 

Ub.UU WIE 

20 November 

OB.OCi Wll 





^ ABT U 

U3 NDvernbrr 

ll.uo WIE 

2 November 

l^.OEi Wll 

AM BON- N AM ROLL'W AN Ct-U AU BAU'M AK A!i!ii AK^ 




SABTU 

30 Nuwrnbci 

12 .00 WIT 

20 Nsjvemher 

15.00 WIT 

LABUAN BAiO BIMA BENOA SUPAeAYA(PP) 



KM PANGRAN12D 

KAM\S. 

24 OklobcT 

1-a.DO wrr 

24 Oktober 

33 .00 WIT 

TtPA-MOA-KISAft (PPj 




KAMI^ 

7 November 

l-^.OO WIT 

7 Ndvemiber 

33 .00 WIT 





MINGGU 

Z7 0kiob#r 

iB.oo wrr 

27 Oktober 

22 .00 WIT 

BANDA-AMBON 




MiNGOU 

lEl! Novrm,l>rr 

IH.llO WIE 

ID Nnwemher 

73.CIO Wll 




Pertumbuhan Ekonomi 
Kian Melambat 


AMBON - Perekonomian Provinsi 
Maluku tumbuh melambat, tercer¬ 
min dari pertumbuhan Produk Do¬ 
mestik Regional Bruto (PDRB) tri¬ 
wulan III 2019 yang tercatat tumbuh 
5,24% (yoy), lebih rendah dibanding¬ 
kan triwulan II 2019 yang tumbuh 
sebesar 6,09% (yoy). Namun, kinerja 
pertumbuhan ekonomi Maluku tri¬ 
wulan III 2019 masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan pertumbuhan 
ekonomi nasional yang tumbuh sebe¬ 
sar 5,02% (yoy). 

Menurut rilis media dari Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia Maluku, 
Noviarsano ManuIIang bahwa dari 
sisi pengeluaran, konsumsi swasta 
baik dari Lembaga Nonprofit me¬ 
layani Rumah Tangga (LNPRT) dan 
rumah tangga mencatatkan pertum¬ 
buhan positif. Konsumsi LNPRT 
dan konsumsi rumah tangga ter¬ 
catat tumbuh masing-masing sebe¬ 
sar 12,99% (yoy) dan 4,96% (yoy) 
didukung oleh perbaikan pendapa¬ 
tan dan keyakinan konsumen serta 
terjaganya inflasi bahan pokok. 

Pelaksanaan beberapa kegiatan be¬ 
sar Maluku seperti Hari Ulang Tahun 
(HUT) Republik Indonesia, Pesta 
Teluk Ambon dan Festival Musik 
diperkirakan mampu menjaga kon¬ 


sumsi domestik. Penyaluran gaji ke- 
14 oleh Pemerintah Daerah semakin 
mendorong tingkat konsumsi mas¬ 
yarakat Maluku. Selain itu, perayaan 
HUT Gereja Protestan Maluku ser¬ 
ta upaya Pemerintah Kota Ambon 
untuk menjadikan Ambon sebagai 
kota musik dunia mampu menjaga 
konsumsi LNPRT tetap tinggi sejalan 
dengan tingginya keterlibatan lemba¬ 
ga keagamaan dan lembaga sosial. 

Selanjutnya, Pembentukan Modal 
Tetap Domestik Bruto (PMTDB) 
atau investasi tumbuh menguat 
7,94% (yoy), utamanya pada 
PMTDB Bangunan seiring realisa¬ 
si proyek infrastruktur di Maluku 
yaitu perluasan Bandara Pattimura, 
penyelesaian pembangunan Rumah 
Sakit Umum Pusat di Kota Ambon 
serta penyelesaian program pemba¬ 
ngunan satu juta rumah. 

Pada triwulan III 2019, terdapat 
dua Proyek Strategis Nasional (PSN) 
yang sedang dikerjakan di Maluku, 
yaitu Ruas Jalan Trans Maluku serta 
Bendungan Way Apo yang mampu 
mendorong kinerja investasi bangu¬ 
nan. Menguatnya investasi bangunan 
di Maluku juga didukung oleh komit¬ 
men Pemerintah Provinsi Maluku 
dan PLN untuk meningkatkan rasio 


Walikota Pimpin Upacara Hari Pahlawan 


AMBON - Walikota Ambon, 
Richard Louhenapessy saat memi¬ 
mpin Upacara Peringatan Hari 
Pahlawan, Senin (11/11), me¬ 
nekankan kepada pegawai untuk 
lebih serius dalam bekerja. 

Dalam pidatonya Walikota men¬ 
gatakan, banyak hasil positif yang 
telah diraih Pemerintah Kota 
(Pemkot) Ambon, banyak pen¬ 
gakuan dari luar yang diberikan 
kepada Kota Ambon. “Pengakuan 
atas kinerja berdatangan dari 
mana-mana, baik dalam maupun 
luar negeri,” kata Walikota di Ba- 
laikota Ambon, pagi tadi. 

Salah satu pengakuan yang baru 
diterima Kota Ambon adalah 
Kota Kreatif Berbasis Musik yang 
diberikan UNESCO. “Selaras den¬ 
gan tema Hari Pahlawan Tahun 
ini. Aku Pahlawan Masa Kini, 
sesungguhnya Kota Ambon yang 
baru saja mendapat pengakuan 
sebagai Kota Kreatif versi UN¬ 
ESCO sudah menjadi pahlawan 
masa kini, karena Kota Ambon 
telah mengukir sejarah baru bagi 
Indonesia,” ucap Walikota. 

Namun demikian, lanjut Waliko¬ 
ta, ini bukan akhir dari semua per¬ 
juangan, ini justru merupakan pin¬ 


tu masuk bagi semua, baik pegawai 
maupun masyarakat Kota Ambon. 

“Kita harus sama-sama menjaga 
nama baik Kota Kita, label Kota 
Kita sebagai Kota Musik. Sehingga 
ketika para wisatawan berkunjung 
dan mendapati nuansa dan suasa¬ 
na Kota Ambon, mereka mengakui 
bahwa benar Ambon adalah Kota 
Musik, Ambon layak mendapat 
perhatian dunia,” tegasnya. 

Seiring dengan hal tersebut. 
Walikota menghimbau kepada 
seluruh pegawai, pakai kesem¬ 
patan ini bukan untuk pujian, 
melainkan sebagai suatu hal 
yang berdampak pada pertum¬ 
buhan ekonomi dan kesejahter¬ 
aan bagi rakyat di Ambon. 

“Saat ini, Ambon sudah punya 
merek dagang. Karena itu, kita ha¬ 
rus tunjukkan itu dengan menjaga 
berbagai hal yang ada di Kota ini. 
menjaga kebersihan Kota ini, men¬ 
jaga ketertiban dalam perparkiran, 
dan berbagai hal lain yang ma¬ 
sih harus kita benahi. Dengan 
demikian akan semakin banyak 
orang yang tertarik untuk datang 
ke Ambon dan ujungnya pada 
meningkatnya perekonomian mas¬ 
yarakat,” imbau Walikota. (K02) 


elektrifikasi melalui pembangunan 
infrastruktur penyaluran listrik. 

Dari sisi investasi non bangunan, 
kinerja didorong oleh banyaknya ge¬ 
rai minimarket modern yang miflai 
beroperasi selama triwulan III2019. 

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), 
kinerja ekonomi didorong oleh LU 
konstruksi dan perbaikan perminta¬ 
an domestik. LU konstruksi tumbuh 
7,32% (yoy) pada triwulan III 2019, 
seiring dengan berlanjutnya beber¬ 
apa proyek infrastruktur publik dan 
Proyek Strategis Nasional. 

Sedangkan perbaikan permintaan 
domestik tercermin dari kinerja LU 
akomodasi makan dan minum yang 
tumbuh sebesar 6,92% (yoy). Kin¬ 
erja pertumbuhan LU ini sejalan den¬ 
gan tingginya konsumsi masyarakat 
saat pel^sanaan kegiatan besar di 
Maluku. 

Pelaksanaan kegiatan besar tersebut 
turut meningkatkan jumlah kunjun¬ 
gan wisatawan domestik di Maluku 
yang berdampak pada meningkatn¬ 
ya permintaan terhadap akomodasi 
penginapan dan hotel. Hal tersebut 
juga tercermin dari meningkatnya 
tingkat hunian kamar hotel di Malu¬ 
ku. Permintaan terhadap makanan 
yang meningkat juga terlihat dari nai¬ 
knya inflasi kelompok makanan jadi 
sepanjang triwulan III2019. 

Permintaan domestik yang mem¬ 
baik juga tercermin dari kinerja 
LU perdagangan besar dan eceran. 


Tingginya kinerja perdagangan Ma¬ 
luku searah dengan meningkatnya 
konsumsi masyarakat Maluku yang 
didorong oleh pemberian gaji ke-14. 
Kegiatan perdagangan yang tinggi 
terlihat dari volume bongkar muat 
kargo di pelabuhan Yos Sudarso dan 
bandara Pattimura selama triwulan 
III2019. Akitivitas perdagangan yang 
tinggi juga tercermin dari meningkat¬ 
nya kinerja kredit sektor perdagangan 
yang mencapai 13,92% (yoy). 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Maluku memproyeksikan 
pertumbuhan ekonomi Maluku 2019 
tetap kuat. Ekonomi Maluku pada 
triwulan IV 2019 diperkirakan akan 
tumbuh menguat didorong permint¬ 
aan domestik, utamanya oleh per¬ 
mintaan masyarakat saat Perayaan 
Natal dan Tahun Baru. 

Selain itu, investasi bangunan di 
Maluku akan terus tumbuh seiring 
dengan realisasi Proyek Strategis Na¬ 
sional dan proyek multi-years lainnya. 

Di sisi lain, investasi non bangunan 
yang terus berlanjut sejalan dengan 
penambahan aktivitas gerai mini¬ 
market modern di Kota Ambon turut 
mendorong kinerja ekonomi Maluku. 

Komitmen Pemerintah Daerah 
untuk mendukung realisasi penyal¬ 
uran Dana Desa tahap III diperkira¬ 
kan mampu mendorong kinerja 
ekonomi Maluku baik dari sisi lapa¬ 
ngan usaha maupun sisi pengelu¬ 
aran pada triwulan IV 2019.(L02) 


Asprov Maluku Bentuk Tim Jelang PON 


LANGGUR - Asosiasi Sepak Bola 
Provinsi (ASPROV) Maluku, dipercay¬ 
akan Persatuan Sepak Bola Seluruh In¬ 
donesia (PSSI) untuk membentuk Tim 
Sepak Bola Maluku menjelang Pekan 
Olahraga Nasional (PON). 

Tim Prapon ini bukan saja ber¬ 
asal dari satu wilayah saja namun 
dari seluruh wilayah Maluku yaitu 
pada Asosiasi Sepak Bola Kabupaten 
(ASKAB) yang terdaftar di Persatuan 
Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) 
untuk mewakili Maluku pada ajang 
Pra Pekan Olahraga Nasional (PON). 
Seleksi yang dilaksanakan dua hari 
tersebut belangsung sejak 6 Oktober 
2019 sampai dengan 7 Oktober 2019, 
yang diseleksi yaitu untuk pemain ke¬ 
lahiran 1997 keatas. 

Menyinggung tentang Indepen¬ 
densi Tim Seleksi, menurut Sekjen 
ASPROV Maluku ini, bahwa seleksi 
ini benar-benar secara professional 
tanpa dilihat dari kedekatan personil, 
namun mencari pemain yang terbaik 
sesuai dengan sistem penilaian Pelatih 
Kepala Tim Maluku dan untuk pem¬ 
bentukan Tim Pra Pon. Penentuan 
Pelatih ini diangkat oleh ASPROV 
Maluku berdasarkan penilaian yang 
sangat ketat, karena Pelatih yang di¬ 
tunjuk telah berhasil membawa Tim 


Maluku menjuarai Kejuaraan di Ting¬ 
kat Nasional, Pelatih Kepala tersebut 
adalah Umar Lestaluhu. 

Sehubungan dengan pelaksanaan 
seleksi Tim Prapon Maluku yang 
dilakukan Asosiasi Sepak Bola Provinsi 
Maluku di Kabupaten Maluku Teng¬ 
gara, maka Sekjen ASKAB Malulm 
Tenggara Lodwik Rahantoknam men- 
gataSkan bahwa, hal ini menjadi pelu¬ 
ang bagi generasi muda pencinta dan 
peminat bola untuk dapat menunjukan 
kualitas, maka atas nama Asosiasi PSSI 
Kabupaten Maluku Tenggara sangat 
berterima kasih atas proses seleksi yang 
berlangsung terbuka tersebut. (K07) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






























ANEKA RAGAM 


0« sy.idleinakiii 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Perantau di Nunukan Raih Untung di Camilan 



NUNUKAN - Menjadi pengusaha 
sukses memang harus punya pe¬ 
mikiran out of the box. Di saat war¬ 
ga Nunukan berbondong-bondong 
untuk menjadi petani rumput laut, 
Hardi (38) memilih untuk mengem¬ 
bangkannya ke model bisnis lain. 

Namun, keputusannya menjadi 
seorang pengusaha bisnis camilan 
ini tak lepas dari getirnya kehidupan 
yang ia jalani. Hardi bercerita saat 
pertama kali menginjakkan kakinya 
di Nunukan pada 2001, ia benar-be¬ 
nar datang dengan modal seadanya. 
Bahkan kerja serabutan pun ia jabani. 

Ia menuturkan, tahun pertama ting¬ 
gal di Nunukan tepatnya pada 2002 ia 
pernah merasakan pahitnya menjadi 
kuli bangunan yang hanya digaji se¬ 
besar Rp 20 ribu per hari. Memiliki 
mental yang pantang menyerah, ia 
pun mencoba peruntungan menjadi 
supir ekspedisi di salah satu perusa¬ 
haan cabang Unilever. 

“Setelah dari kuli bangunan saya 
ikut teman jadi supir. Saya menga¬ 
jukan kerja di situ ternyata gajinya 
lebih kecil dari kuli bangunan Rp 
450 ribu per bulan. Artinya kan 
Rp 15 ribu per hari tetapi saya in¬ 
gin pengalaman di situ. Jadi waktu 
di-interview saya nggak bilang gaji 
saya sesuai kemampuan saya, maka 
itu saya ingin pengalaman dari 
pekerjaan ini,” jelasnya. 

Tujuan awal untuk mencari pen¬ 
galaman dan mendapatkan ilmu 
baru pun terus dia lakukan. Setelah 
dua tahun bekerja sebagai supir, ia 
pun memutuskan untuk mengun¬ 
durkan diri begitu merasa sudah 
punya pengalaman yang cukup. 

“Kemudian saya memutuskan un¬ 
tuk freelance, akhirnya saya jualan 
sabun, kosmetik. Barangnya dari 
Surabaya,” tuturnya. 

Titik balik kehidupan Hardi pun 
akhirnya mulai menemukan jalan. 
Ini berawal dari kunjungannya 
ke Dusun Mamolo Kelurahan 
Tanjung Harapan Kecamatan Nu¬ 
nukan Selatan. Di Dusun Mamo¬ 
lo, terdapat budi daya rumput laut 
yang terus berkembang bisnisnya. 
Hardi pun berpikir amat disay¬ 
angkan apabila rumput laut yang 
subur tumbuh di perairan Nu¬ 
nukan hanya dijual mentah. 

“Waktu saya datang ke Mamolo 
kok rasa-rasanya sayang sekali ka¬ 
lau produk ini hanya dijual men¬ 
tah-mentah,” tutur Hardi. 

Perasaan itu pun terus men¬ 
gusik dirinya, lantaran budidaya 
rumput laut di desa ini memang 
sangat berkembang. “Jadi sayang 
sekali kalau tidak dibuat produk 
turunannya,” lanjutnya. 

Saat itu, Hardi tidak muluk-muluk. 
Bermodalkan uang sebesar Rp 300 
ribu untuk membeli bahan-bahan 
racikan olahan. Dengan dibantu oleh 
istrinya Muntini (34), pada 2014 
Hardi pun memulai bisnis UMKM 
Karima. Tahun pertama adalah yang 
tahun terberat bagi Hardi dan sang 
istri. Sebab, tahun-tahun tersebut 
merupakan tahun investasi bagi 
Hardi. “Tahun pertama untuk in¬ 
vestasi tahun ke-dua baru bisa ambil 
untung,” jelasnya. 

Ia pun harus jatuh bangun un¬ 


tuk membangun bisnisnya. Keti¬ 
ka sedang berat-beratnya memu¬ 
lai usaha, jalan terang pun datang 
satu per satu. Tepatnya pada 
2017, usaha Hardi mulai dilirik 
oleh pemerintah daerah. 

Ia mendapatkan bantuan pen¬ 
gadaan mesin pengadon, mesin 
pengiris hingga mesin packaging. 
Hardi menuturkan kalau beli den¬ 
gan uang sendiri, harga mesinnya 
ada di kisaran Rp 3 juta sampai Rp 
10 juta. 

Tidak terlalu sulit bagi Hardi jika 
sudah menemukan ciri khas pro¬ 
duknya. Ia terus melakukan inovasi 
produk camilannya ke macam-ma¬ 
cam jenis. Di antaranya, menjadi 
amplang atau pilus rasa rumput 
laut, keripik tempe rumput laut ser¬ 
ta camilan berbahan rumput laut 
dan terigu yang gurih dan renyah. 

Tiap bulannya, Hardi harus mem¬ 
beli sebanyak 50 kilogram hingga 
100 kilogram rumput laut per bulan 
yang menghasilkan sebanyak 4.000 
sampai 5.000 bungkus camilan. 

Harga jualnya pun bervariasi mu¬ 
lai dari Rp 12 ribu hingga Rp 15 
ribu untuk ukuran 50 gram dan 60 
gram. Usaha dan pil pahit yang ia 
telah akhirnya berbuah manis. Har¬ 
di mengatakan saat ini omzet yang 
diperoleh dari usahanya bersama 
sang istri bisa mencapai Rp 20 juta 
sampai Rp 30 juta per bulannya. Ia 
juga telah memiliki 

“Omzet sekarang sudah menca¬ 
pai Rp 20 juta sampai Rp 30 juta 
per bulan. Harga rumput laut 
kering saat ini Rp 35.000 per ki¬ 
logramnya,” tutur dia. 

Hampir seluruh kegiatan produk¬ 
si di UMKM Karima harus ter-sup- 
port oleh listrik. UMKM rumahan 
yang berada di Jalan Ujang Dewa 
Kecamatan Nunukan Selatan ini 
telah memasang daya 10 ampere 
atau setara 2.200 VA. Sayangnya, 
Hardi harus mendesain kemasann¬ 
ya di Mojokerto, sebab di Nunukan 
belum ada jasa pembuatan kema¬ 
san produk makanan. 

“Kemasannya dari Mojokerto. Rp 
1.200 per kemasan dan Rp 2.000. Itu 
belum termasuk ongkir,” tuturnya. 

Packaging adalah hal penting 
dan harus menjadi perhatian keti¬ 


ka produk UMKM rumahan ingin 
naik kelas. Hal ini pula yang ber¬ 
kali-kali disinggung oleh Presiden 
Joko Widodo dalam setiap kunjun¬ 
gan kerjanya ke daerah-daerah di 
Indonesia. Nilai jual dari setiap pro¬ 
duk yang dikemas secara menarik 
akan bertambah bila melalui proses 
packaging yang maksimal. 


Berkaitan dengan hal tersebut, 
PT Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) turut memberikan perhatian 
melalui Rumah Kreatif BUMN atau 
RKB. Melalui RKB, PLN juga mem¬ 
beri perhatian khusus bukan hanya 
lewat penyuluhan maupun pem¬ 
binaan. RKB PLN juga membantu 
proses sertifikasi setiap produk-pro¬ 
duk unggulan UMKM di Nunukan. 

Fasilitator RKB PLN Nunukan 
Wahyu Dian Ningrum menuturkan 
rata-rata UMKM binaan PLN Nu¬ 
nukan sudah memiliki izin usaha 
atau fasilitas kesehatan serta sudah 
memiliki label halal. “UMKM un¬ 
ggulan kita punya Karima. Dia su¬ 
dah kita bantu dari segi perizinan 
dan label halal dibantu,” tuturnya 
dalam kesempatan terpisah. 

Saat ini, UMKM yang sangat 
potensial dikembangkan adalah 
rumput laut dan walet. Dian ber¬ 
harap nantinya akan ada dapur 
produksi sendiri di RKB PLN 
Nunukan. Sehingga semakin 
dapat membantu kerja sama den¬ 
gan para mitra UMKM supaya 
dapat menjadi UMKM yang go 
global. “Sebetulnya dengan bera¬ 
da di perbatasan ini, itu adalah 
kesempatan buat UMKM untuk 
dapat go global,” kata Dian.(DTK) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com 



MENDATAR 

1. Kembali; pulang. 4. Bahasa rakyat Pakistan. 5. Organ tubuh untuk berpikir. 7. 
Akronim untuk minyak dan gas. 8. Pembelian padi ketika masih hijau dan dipetik 
setelah masak. 10. Katakan (Inggris). 12. Merek minyak pelumas. 14. Pidato. 15. 
Daerah wisata di Lembah Sungai Nil. 16. Tengizchevroil, perusahaan perminya¬ 
kan di Kazakhstan. 18. Negara yang wilayahnya berbatasan dengan Rusia pada 
garis teritorial Laut Hitam. 20. Balik; Mendiami suatu tempat. 21. Pesanan peker¬ 
jaan. 22. Sisi. 23. Lampu tabung. 24. Negara gembong komunis di Eropa Timur. 


MENURUN 

1. Badan Usaha Milik Negara. 2. Rasa kue lapis. 3. Sewa kamar dengan mendapat 
makan dan minum. 4. Negara beruang merah. 6. Wilayah pemerintahan daerah 
dibawah kecamatan. 9. Kota di Jepang. 11.... Mobil (perusahaan perminyakan di 
Amerika Serikat). 12. Duduk (Inggris). 13. Front Pembebasan Palestina. 17. Batu 
putih yang keras. 19. Hitam (Perancis). 20. Kantor berita Iran.. 



1 


2 

1 

|S 



4 







& 



€ 



iOQ 

7 







S 






‘ST 

to 

11 







12 


13 











IS 










17 






Ifl 




i 



2Q 






1 







22 






yz 

|33 







24 







- @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









































































































ANEKA RAGAM 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 gy^emuku 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #016 


KANGTHO $ DRAMA 

Kangptu: K^ngguru Pohon Ndfitd | Drawai Burung Cdodcrawasih 


W^Tna»llcenderKW»lh; 
Semangat, kehangatan, 
dankegemtnVaan 



Warna kulit: 

Kehangatan persatiatatan, 
dan cinta kasili 


Sayap, 

tkar,£jari: 

£imt»l 

penyelenggaraan 

PONX)( 

200kt2020 


1 






1 

6 




1 

2 

2 

3 

1 


9 






1 




6 



3 

1 


5 

1 



9 





1 


3 

5 


5 





3 

1 

5 




1 



5 


5 

1 



1 

2 


1 

8 



7 


5 











7 


6 


3 

1 



5 


6 

3 

1 



6 








1 



1 

6 


1 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


Ayo, dukuTi^ olahraga terbesar 
bareng Kangpbo&Drawat 


SUDOKU #016 


j^kolibri 




5 

4 





7 


3 

1 

2 

5 



9 


2 



9 


6 






4 






8 


8 






4 


6 






5 






3 


1 



9 


2 



8 

5 

3 

6 


1 





9 

2 




Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


Believe /t or Not!- 



ice CRGAf^ 

W.w'T 

MIXLW&- 

o^i 

CAVitWA- 


JOMhl LrtMGW -rnE ftHT.T 
CHOlCt -fb im -me 

i.V. "iirWEERS“,'-' 



t-AK-fH 

UiTTlU 


KHip H.pMrYi £Mfe«1liNMM! 


w. J-6 


f Rqde3^s-PeixsQ^atauT&^ 

“MESIN KETIK atau TYPEWRITER merupakan kata terpanjang yang dapat 
diketik pada satu suku kata dalam satu deret keyboard” 

“Pada tahun 2015, seorang astronot asal Kanada, Chris Hadfield merilis album 
musik pertamanya yang direkam di luar angkasa” 

“Joseph Merlin adalah orang yang pertama kali memperkenalkan 
penemuan sepatu roda. Hal ini dilakukan ketika dia menggunakan 
sepatu dengan roda di sebuah pesta sementara memainkan sebuah biola. 
Ia kemudian tanpa sengaja menabrak cermin.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 







































































08 ^y^eminkm 



Makna Rangkulan 
Jokowi-Surya Paloh 

Ada momen menarik saat Presi¬ 
den Joko Widodo menghadiri per¬ 
ayaan HUT ke-8 Partai Nasdem di 
JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Senin 
malam (11/11) Usai memberikan 
sambutan. Presiden merangkul erat 
Surya Paloh dan langsung mendapat 
sambutan yang meriah dari undan¬ 
gan yang hadir. 

‘Artinya memang rangkulan seperti itu 
dalam rangka silaturahmi, apalagi dalam 
memperteguh komitmen kebangsaan, 
kenegaraan, persaudaraan, persatuan, 
kerukunan, kenapa tidak?” ucap Presi¬ 
den usai acara kepada jurnalis. 

Sebelumnya saat menyampaikan 
sambutan. Presiden mengaku cembu¬ 
ru saat Surya Paloh dan Sohibul Iman 
berangkulan. Ia merasa tak pernah 
dirangkul seerat itu oleh Surya Paloh. 
“Kalau ini tadi rangkulannya jelas leb¬ 
ih erat dari rangkulan beliau ke Pak 
Sohibul Iman. Itu jelas, sudah ram¬ 
pung, (tidak) pakai cemburu-cembu¬ 
ru”, kata Presiden Jokowi. 

Kepada Jurnalis, Surya Paloh 
juga menyampaikan dukungan 
sepenuhnya kepada Presiden Jokowi 
dan mendoakan agar Kepala Negara 
senantiasa diberikan kesehatan. 

“Beliau memberikan kesempatan 
waktunya untuk memberikan se¬ 
mangat teman-teman pada hari ulang 
tahun ke-8. Terima kasih saja. Kita 
doakan semoga tetap sehat, karena 
tugas-tugas kebangsaan yang begitu 
berat. Agar roda administrasi pe¬ 
merintahan bisa berjalan lebih efektif 
yang mengantarkan tujuan-tujuan ke¬ 
merdekaan yang ingin kita capai. Itu 
saja harapan kita,” kata Paloh. 

Sementara itu dalam acara terse¬ 
but, Jokowi menyampaikan ucapan 
selamat kepada Partai Nasdem dan 
kepada Surya Paloh. 

“Sebelum saya lupa, kepada seluruh 
keluarga besar Partai Nasdem, saya 
ingin mengucapkan selamat ulang 
tahun yang ke-8. Saya juga ingin 
mengucapkan selamat kepada Bapak 
Surya Paloh yang secara aklamasi 
telah dipilih kembali dalam Kongres 
II Partai Nasdem untuk menjadi ket¬ 
ua umum lagi,” kata Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi kemudian mengajak 
seluruh kader Partai Nasdem untuk 
mensyukuri bersama hasil yang dica¬ 
pai oleh Partai Nasdem pada pemilu 
2019 lalu. Selain mendapatkan penam¬ 
bahan kursi terbanyak di DPR, jumlah 
suara yang diraih Partai Nasdem juga 
melonjak cukup signifikan. 

“Sering kita lupa untuk bersyukur 
karena mendapatkan tambahan 23 
kursi, ini terbanyak di antara par¬ 
tai-partai yang lain. Yang kedua 
juga tambahan pemilihnya nomor 
1. 4,2 juta pemilih tambahan, dari 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


8 juta ke 12 juta. Ini patut kita 
syukuri,” imbuhnya. 

Tak hanya itu. Presiden Jokowi 
juga mengapresiasi konsistensi Par¬ 
tai Nasdem dalam mendukung pe¬ 
merintahan yang dipimpinnya, baik 
ketika berpasangan dengan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla, maupun keti¬ 
ka bersama Wakil Presiden Maruf 
Amin. “Terima kasih atas seluruh 
dukungan yang telah diberikan oleh 
Partai Nasdem selama ini terhadap 
pemerintah maupun terhadap saya 
pribadi,” ujarnya. (ROl) 

Kambing_Rusia Populer 
Mati di Taman Safari 

Seekor kambing Rusia yang men¬ 
jalin persahabatan tak biasa dengan 
seekor macan, telah meninggal, kata 
direktur taman safari tempat keduan¬ 
ya tinggal. Persahabatan kedua hewan 
itu menarik perhatian nasional. 

“Jantung Timur berhenti berde¬ 
tak pada 5 November,” kata Dmitry 
Mezentsev, direktur taman safari di 
luar pelabuhan Pasifik, Vladivostok, 
kepada AFP, Jumat (8/11). 

Kambing bandot berusia sekitar 
lima tahun itu, dikremasi dan akan 
dikuburkan, “dengan kehormatan 
penuh,” kata pengurusnya Elvira 
Golovina dalam sebuah pernyataan. 

Kambing itu mati karena akibat 
alami, namun kesehatan menurun 
menyusul konflik dengan macan 
jantan Siberia yang tak sengaja ber¬ 
teman pada 2015, kata Mezentsev. 

Dalam cerita yang menarik perha¬ 
tian Rusia, Timur dikirm ke taman 
safari sebagai umpan hidup untuk 
Amur, macan Siberia. 

Namun ternyata Amur tidak 
menyentuh kambing itu saat dima- 
sukan dalam kandang, pada akhir 
2015. Pasalnya, kambing Timur ti¬ 
dak menunjukkan rasa takut. 

Kedua hewan itu menjadi teman 
tak terpisahkan. Mezentsev, yang 
belajar mengenai macan dan macan 
tutul, saat itu menggambarkan per¬ 
sahabatan yang tidak biasa itu bukan 
tanpa keajaiban dan itu adalah “tan¬ 
da dari atas” untuk orang-orang agar 
lebih baik terhadap satu sama lain. 

Timur dan Amur tidur dalam satu 
kandang. Mereka bermain dan makan 
bersama. Macan itu berusaha untuk 
mengajar kambing itu bagaimana 
menangkap mangsa. Mereka juga ser¬ 
ing saling berkejaran. 

Namun persahabatan tersebut 
memburuk karena si kambing ma¬ 
kin berani dan mulai menantang 
kucing besar itu. “Timur mulai 
mengganggu macan itu selama seki¬ 
tar satu bulan,” kata Mezentsev. 

Pada Januari 2016, macan itu 
hilang kesabaran setelah Timur 
menginjaknya. Dia menangkap 
Timur dan melemparnya ke bukit 
kecil. Pertemanan itu terpisah, 
namun kesehatan Timur membu¬ 
ruk. Dia mulai pincang dan ke¬ 
hilangan semangat hidup, meski 
masih ‘jahiP, kata Mezentsev. 

Taman safari itu mengirim Timur 
ke Moscow untuk perawatan, tapi 
dia tidak pernah pulih sepenuhnya 
dari serangan dengan macan. Ma¬ 
can itu masih hidup dan tinggal di 
taman safari. Para pemilik sekarang 
berusaha mendirikan monumen pe¬ 
runggu di makam Timur. 

Banyak warga Rusia juga mengung¬ 


kapkan kesedihan mereka atas berpu¬ 
langnya Timur. “Timur yang pember¬ 
ani, kamu ada di hati kami selamanya,” 
kata salah satu warga. (VOA) 

Jalan Santai HUT ke 350 
Sulawesi Selatan 

Gubernur Sulawesi Selatan (Sul¬ 
sel), Prof HM Nurdin Abdullah, 
melepas peserta jalan santai Hari 
Ulang Tahun Sulsel ke-350, di de¬ 
pan Rujab Gubernur, Jalan Jendral 
Sudirman, Sabtu (9/11). 

Nampak hadir Sekretaris Daerah 
Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, 
Ketua DPRD Sulsel Audi Ina Kar- 
tika. Pangdam XIV Hasanuddin 
Surawahadi, Wali Kota Makassar M 
Iqbal Suhaeb, tokoh dan pengusa¬ 
ha nasional Aksa Mahmud, Rektor 
Universitas Hasanuddin Dwia Aries 
Tina Pulubuhu, Forkopimda, serta 
Ketua TP PKK Sulsel Lies F Nurdin. 

Nurdin Abdullah dalam sambu¬ 
tannya menyampaikan, jalan sehat 
ini merupakan rangkaian terakhir 
dari HUT ke-350 Provinsi Sulsel. 
Hari jadi ini memiliki makna pent¬ 
ing. Yang pertama adalah, selama 
setahun apa yang sudah kita laku¬ 
kan. Makna yang kedua, kita meny¬ 
usun strategi apa yang akan kita 
lakukan ke depan. “Yang inti adalah, 
tentu dari tahun ke tahun ada pros¬ 
pek yang lebih baik,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, ia juga 
mengajak untuk menjaga persatuan 
dan membangun kolaborasi, sinergi 
yang lebih baik agar tantangan yang 
akan dihadapi ke depan menjadi rin¬ 
gan. Apalagi, Sulsel adalah barome¬ 
ter Kawasan Timur Indonesia. 

“Sulsel harus bangkit, harus men¬ 
jadi motor penggerak di timur ini. 
Saya merasakan betul setahun men¬ 
jadi pemimpin di Sulsel ini, kita 
kompak semua,” akunya. 



Adapun rute gerak jalan santai, 
start di depan Rumah Jabatan Gu¬ 
bernur - Jalan Jendral Sudirman 
- Jalan Haji Bau - Jalan Peng¬ 
hibur - Jalan Muchtar Futfi - 
Jalan Sawerigading - Jalan Jendral 
Sudirman dan finish kembali di 
depan Rumah Jabatan Gubernur. 

Ketua Panitia Gerak Jalan Santai, 
Andi Bakti Haruni, melaporkan, 
jalan sehat ini adalah rangkaian tera¬ 
khir Hari Jadi Sulsel. Pesertanya ter¬ 
diri dari ASN Pemerintah Provinsi 
Sulsel, ASN lembaga vertikal, TNI/ 
Polri, perbankan/swasta dan mas¬ 
yarakat umum. (P06) 

Kampanye Akhiri 
Kekerasan Gender 

Dalam Konvensi Dana Perwalian 
PBB Untuk Mengakhiri Kekerasan 
terhadap Perempuan (UN Trust 
Fund to End Violence against Wom- 


en), UN Women memulai acara ta¬ 
hunannya di Sarajevo. Khusus tahun 
ini pertemuan itu dimaksudkan un¬ 
tuk menggiatkan kampanye menga¬ 
khiri kekerasan terhadap perempuan 
dalam bentuk “16 Hari Melawan Ke¬ 
kerasan Berbasis Gender.” 

Pertemuan yang berlangsung an¬ 
tara tanggal 4-7 November ini akan 
mendengar suara aktivis dan pakar 
yang telah mengupayakan beragam 
solusi inovatif untuk mengakhiri ke¬ 
kerasan terhadap perempuan. 

Untuk pertama kHinya, semua pener¬ 
ima Dana Perwalian PBB datang bersa¬ 
ma mitra pemerintah dan swasta untuk 
mengkaji dan menyusun strategi meng- 
gerafean upaya mengakhiri kekerasan 
terhadap perempuan, salah satu bentuk 
pelanggaran HAM paling berat di dun¬ 
ia; dan saat ini satu dari tiga perempuan 
menjadi korban. Terlepas dari status 
sosid, kelas, ras, negara atau kelompok 
umurnya, perempuan dan anak perem¬ 
puan tidak saja harus dilindungi, tetapi 
juga diberdayakan. 

Dalam pertemuan selama tiga hari 
itu ada 100 proyek di seluruh dunia 
yang dikaji bersama. Hampir 150 
peserta membagi pengalaman dan 
tantangan yang dihadapi, dan be¬ 
lajar dari pihak lain tentang upaya 
mencegah, menyediakan layanan 
multi-sektoral bagi penyintas, im¬ 
plementasi aturan hukum berbasis 
gender, peningkatan kapasitas or¬ 
ganisasi perempuan dan menggan¬ 
deng pemerintah juga swasta untuk 
membantu semua upaya ini. 

Direktur Eksekutif UN Wom¬ 
en Phumzile Mlambo-Ngcuka se¬ 
cara hati-hati menunjukkan opti¬ 
misme menjelang peringatan 25 
tahun konferensi yang mengadopsi 
satu-satunya platform internasional 
untuk mencapai hak-hak dan pem¬ 
berdayaan perempuan. Platform 
setebal 150 halaman itu diadopsi 
oleh 189 negara dalam konferensi 
perempuan di Beijing tahun 1995. 

Mlambo-Ngcuka mengatakan pi¬ 
haknya mendorong negara-negara di 
seluruh belahan dunia untuk men- 
ciptakan “mesin gender,” termasuk 
undang-undang dan badan pemer¬ 
intah Idiusus yang didedikasikan un¬ 
tuk mengatasi isu tersebut. 

“Tetapi kita belum melangkah cuk¬ 
up jauh, dan walhasil saat ini belum 
ada satu negara pun yang telah men¬ 
capai kesetaraan gender,” ujarnya. 

Menurutnya laki-laki dan anak 
laki-laki perlu terlibat dalam pem¬ 
bicaraan untuk mengatasi masalah 
ini. “Anda membutuhkan kepemi¬ 
mpinan, pemimpin-pemimpin yang 
memimpin dari depan dan tidak 
mentolerir hal-hal itu,” tegasnya, dan 
mengingatkan bahwa “dalam beber¬ 
apa tahun terakhir ini kita telah me¬ 
lihat banyak upaya.” 

Lebih jauh Mlambo-Ngcuka men¬ 
gatakan merupakan suatu hal yang 
sangat simbolis untuk memulai “16 
Hari Melawan Kekerasan Berbasis 
Gender” tahun ini di Bosnia-Her- 
zegovina, di mana begitu banyak 
perempuan dan anak perempuan 
mengalami kekerasan seksual dan 
pemerkosaan, yang merupakan 
strategi perang ketika itu. 

“Tetapi bahkan di masa damai kita 
juga menyaksikan menyebarnya bu¬ 
daya pemerkosaan. Sebagai komuni¬ 
tas global, kita dapat bertindak untuk 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 gy^emuku 


mengakhiri semua bentuk kekerasan 
itu, termasuk kekerasan seksual dan 
pemerkosaan. Saya memuji semua 
yang bekerjasama mengakhiri hal ini,” 
tegas Mlambo-Ngcuka. 

Mlambo-Ngcuka juga memuji ger¬ 
akan #MeToo, #TimesUp, #NiOne- 
More, #NotOneMore, #BalanceTon- 
Porc dan lainnya, dengan berharap 
agar gerakan-gerakan itu berlanjut 
dan menepis anggapan bahwa ger¬ 
akan tersebut telah mengorbankan 
laki-laki secara tidak adil. Ia men¬ 
gatakan reaksi balik terhadap gera¬ 
kan itu “hanya menunjukkan bahwa 
dunia belum memahami rasa sakit 
yang dialami perempuan.” 

Selama 22 tahun Dana Perwalian 
PBB telah mencari beragam solusi 
inovatif untuk mengakhiri kekerasan 
terhadap perempuan dan anak per¬ 
empuan. Ini merupakan satu-satunya 
mekanisme hibah global yang dided¬ 
ikasikan untuk memberantas semua 
bentuk kekerasan terhadap perem¬ 
puan dan anak perempuan. Dana ini 
telah mendukung 517 organisasi di 
139 negara dan wilayah. Tahun lalu 
saja lebih dari delapan juta orang di¬ 
jangkau oleh program dana ini. Kon¬ 
vensi tahun ini menghasilkan Ren¬ 
cana Strategis Dana Perwalian PBB 
Tahun 2021-2025. (VOA) 

Kandungan Ganja Pada 
Korban Vaping 

Tes sampel paru-paru yang diam¬ 
bil dari 29 pasien dengan penyakit 
terkait vaping menunjukkan adanya 
kandungan vitamin E asetat. Pene¬ 
muan pejabat AS tersebut menggam¬ 
barkan adanya “terobosan” dalam 
penyelidikan wabah nasional yang 
telah mencapai 2.000 kasus tersebut. 

Penemuan vitamin E asetat dalam 
sampel paru-paru memberikan bukti 
langsung antara hubungan substansi 
dan cedera paru terkait vaping. Zat 
ini juga telah diidentifikasi dalam tes 
yang dilakukan AS dan pejabat neg¬ 
ara bagian yang diambil dari sampel 
produk yang dikumpulkan dari pa¬ 
sien dengan cedera vaping. 

Dr. Anne Schuchat, Wakil Direk¬ 
tur Utama Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit AS (CDC), 
menyebut Vitamin E asetat sebagai 
penyebab membutuhkan perhatian. 
Ia menyebut penemuan itu sebagai se¬ 
buah “terobosan” dalam penyelidikan. 

Schuchat juga memperingatkan 
bahwa lebih banyak pekerjaan 
diperlukan agar dapat secara defini¬ 
tif menyatakan penyebabnya. Ia 
juga menyatakan penelitian tersebut 
dapat mengidentifikasi penyebab 
potensial lain dari masalah ini. 

Vitamin E asetat diyakini digunakan 
dalam produk vaping ilegal yang 
mengandung THC, komponen gan¬ 
ja. Zat itu diidentifikasi awal dalam 
pengujian produk yang dilakukan di 
laboratorium Wadsworth di Departe¬ 
men Kesehatan New York, tetapi tidak 
setiap THC yang diuji di laboratorium 
mengandung Vitamin E, kata seorang 
pejabat laboratorium kepada Reuters. 

Pada hari Kamis, CDC melaporkan 
ada 2.051 kasus cedera paru-paru 
A.S. yang dikonfirmasi dan kemun¬ 
gkinan dan 39 kematian terkait den¬ 
gan penggunaan e-rokok, atau pro¬ 
duk vaping. Hampir 85 persen pasien 
cedera paru-paru dalam wabah nasi¬ 
onal telah melaporkan menggunakan 


produk yang mengandung THC. 

Dalam andisis CDC, THC terdetek¬ 
si pada 23 dari 28 sampel pasien sel 
paru-paru, termasuk dari tiga pasien 
yang mengatakan mereka tidak meng¬ 
gunakan produk THC. Nikotin terde¬ 
teksi pada 16 dari 26 sampel pasien. 

Dalam sebuah laporan terpisah, 
para pejabat Illinois menemu¬ 
kan bahwa dibandingkan dengan 
pengisap vae yang tidak sakit, mere¬ 
ka yang mengalami cedera paru-pa¬ 
ru secara signifikan lebih cenderung 
menggunakan produk vaping yang 
mengandung THC secara eksklu¬ 
sif atau sering. Selain itu sembilan 
kali lebih mungkin membeli pro¬ 
duk dari sumber-sumber terlarang, 
seperti dari on-line. Temuan ini 
memperkuat rekomendasi pejabat 
kesehatan masyarakat agar orang 
menghindari penggunaan rokok 
elektik yang mengandung THC atau 
produk apa pun yang berasal dari 
sumber-sumber terlarang. (VOA) 


Woody Allen Akhiri 
Sengketa dengan Amazon 



Woody Allen dan Amazon.com 
telah mengakhiri perseteruan 
hukum mereka. Sineas itu telah 
menuntut Amazon pada Februari 
setelah perusahaan besar itu men¬ 
gakhiri kontrak 2017 tanpa merilis 
film “A Rainy Day in New York.” 
Amazon telah menjawab bahwa 
Allen -- yang dituduh melecehkan 
puterinya, Dylan, sewaktu kecil — 
melanggar perjanjian film dengan 
membuat komentar tidak sensitif 
terkait gerakan #MeToo. Allen telah 
berulangkah membantah tuduhan 
yang disampaikan puterinya. 

DHam surat-surat yang diajukan pada 
Jumat (8/11) di Pengadilan Distrik 
AS, Allen dan Amazon sepakat untuk 
membatalkan tanpa prasangka. Syarat 
dan ketentuannya tid^ diungkap. 

“A Rainy Day in New York” dirilis 
di luar negeri, tapi tidak di AS. Karier 
Allen telah meredup dalam beberapa 
tahun belakangan. Beberapa aktor 
yang pernah tampil dalam film-film¬ 
nya mengatakan tidak mau bekerja 
sama dengannya lagi. (VOA) 

Wartawan Beri Kejutan 
Gubernur Sulsel 

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof 
HM Nurdin Abdullah, mendapat 
kejutan ulang tahun dari para awak 
media yang bertugas di Kantor Gu¬ 
bernur Sulawesi Selatan. 

Di ulang tahun yang ke-56 ini. Gu¬ 
bernur Nurdin dikejutkan oleh salah 
seorang awak media yang tiba-tiba 
pingsan saat wawancara tengah ber¬ 
langsung di Baruga Lounge, Kantor 
Gubernur Sulsel, Kamis (7/11). 

Sontak Gubernur Nurdin meng¬ 


hentikan wawancara dan langsung 
menolong wartawan yang sedang 
berakting pingsan tersebut. 

Al Amin, wartawan media cetak 
Rakyat Sulsel yang bertugas ‘ping¬ 
san di tengah wawancara bersama 
Gubernur Nurdin, mengaku dir¬ 
inya sempat bingung dengan tugas 
yang ia terima dari rekan-rekannya 
di Biro Humas Sulsel. “Tapi karena 
ini hari spesial beliau, saya bersedia 
untuk melakukan sesuatu yang ber¬ 
beda,” jelas Al, sapaan akrabnya. 

Menurut pria yang telah lebih dari 
enam tahun menekuni aktifitas jurnal¬ 
istik ini, di era kepemimpinan Nurdin 
Abdullah, koordinasi yang amat bagus 
terjadi di semua instansi. “Sehingga 
semua proyek pembangunan di Sulsel 
bisa berjalan lancar, ini karena koordi¬ 
nasi yang dibangun antar OPD sangat 
baik, ia berusaha menghilangkan ego 
sektoral” sebutnya. 

Selain itu, menurut Al, pemerin¬ 
tahan Nurdin Abdullah berusaha 
mengoptimalkan pelayanan kepa¬ 
da masyarakat. “Pelayanan kepada 
masyarakat mudah sekali, serius. 
Saya lihat dan merasakan sendiri, 
pokonya bapak keren,” ujarnya. 

Senada dengan Al, jurnalis senior 
media cetak Berita Kota Makassar, 
Rahma, menilai satu tahun kepemi- 
mpan Nurdin Abdullah, ada be¬ 
berapa gerbarakan yang berhasil di 
lakukan. “Yang paling terlihat beliau 
berusaha membuka akaes jalan yang 
daerah yang terisolir dan melaku¬ 
kan efisiensi dalam sistem birokrasi 
pemerintahan,” tutur Rahma. 

Jurnalis yang telah berkarier se¬ 
lama 16 tahun ini, menyebut Nur¬ 
din sebagai sosok yang rendah hati 
dan tidak terlalu mementingkan 
protokoler. “Sehingga masyarakat 
dari kalangan manapun bisa den¬ 
gan mudah menemui dan berbicara 
langsung dengan beliau,” terangnya. 

Rahma menitipkan harapan 
agar program prioritas Gubernur 
dan wakilnya di tahun pertama 
dapat terealisasi sesuai yang tel¬ 
ah direncanakan. (P06) 

Panedam Cenderawasih 
Hadiri HUT Akmil 

Pangdam XVII/Cenderawasih 
Mayjen TNI Herman Asaribab did¬ 
ampingi Ny. Mudi Herman Asarib¬ 
ab menghadiri rangkaian kegiatan 
acara Hari Ulang Tahun ke 62 Aka¬ 
demi Militer sekaligus Acara Wisu¬ 
da Purna Wira di Magelang, Jawa 
Tengah. Pada Senin (11/11) 

Dalam kegiatan tersebut Pangdam 
XVII/Cenderawasih selain mengh¬ 
adiri acara HUT Akademi Militer 
(11 Nopember 2019) yang dirang¬ 
kai dengan Acara Tradisi Pelepasan 
beberapa Perwira Tinggi TNI AD 
yang memasuki Purna Tugas, juga 
menyempatkan diri bertatap muka 
dan memberikan arahan serta mem¬ 
berikan motivasi kepada 51 orang 
Taruna/Taruni dan 8 orang anggo¬ 
ta TNI AD yang berdinas di Akmil 
yang berasal dari wilayah Indonesia 
Timur, Minggu malam (10/11). 

Selanjutnya dalam arahannya Pang¬ 
dam menyampaikan pengalamannya 
selama bertugas/berdinas menjadi 
Prajurit TNI AD sampai dengan saat 
ini mencapai pangkat Pati (May¬ 
or Jenderal) dan menjabat 2 kali 
Pangdam (Tanjungpura dan Cen¬ 


derawasih) bahwa menjadi prajurit 
harus selalu disiplin dalam melak¬ 
sanakan setiap tugas yang diberikan. 

“Adek-adekyang masih melakukan 
pendidikan dan anggota yang beras¬ 
al dari Wilayah Timur harus selalu 
disiplin dalam melakukan setiap tu¬ 
gas yang diberikan”,”Kata Pangdam. 

Lebih lanjut. Pangdam juga me¬ 
nekankan bahwa pentingnya loyal¬ 
itas didalam berkarir kelak, kerena 
loyalitas dan disiplin merupakan 
nafas prajurit yang sangat dibang¬ 
gakan oleh TNI, yang mana sudah 
dilatih sejak pendidikan Taruna. 

“Loyalitas sangat penting 
dilingkungan TNI, jadi kalian 
semua senantiasa harus loyal ke¬ 
pada Pimpinan, Atasan maupun ke 
Anggota kalian,” ungkap Jenderal 
Bintang Dua tersebut. 

Diakhir kegiatan pemberian arah¬ 
an yang dilaksanakan di RM. Kebon 
Tebu Magelang dan berlangsung 
penuh kekeluargaan serta keakraban 
tersebut. Pangdam juga berharap 
Taruna yang berasal dari Indonesia 
Timur harus senantiasa belajar dan 
berlatih dengan semangat dan serius, 
jangan merasa minder, kalian ha¬ 
rus buktikan bahwa kalian bisa dan 
mampu untuk menjadi yang terbaik. 

“Semoga kelak 20 sampai 30 tahun 
mendatang ada Putra dan Putri dari 
Indonesia Timur yang bisa memi¬ 
mpin TNI”,” harap Pangdam. (M02) 

Demonstran Hongkong 
Kecam Polisi 

Seorang mahasiswa Hong Kong 
yang terluka parah akibat terjatuh di 
sebuah gedung parkirsetelah polisi 
menembakkan gas air mata sewaktu 
bentrok dengan sejumlah demon¬ 
stran anti-pemerintah meninggal 
dunia, Jumat (8/11). Tewasnya ma¬ 
hasiswa tersebut setelah lima bulan 
kerusuhan di wilayah semi-otonom 
China itu semakin membakar ke¬ 
marahan demonstran terhadap pi¬ 
hak berwenang di Hong Kong. 

Pihak berwenang rumah saldt yang 
menangani korbanmengatakan, ma¬ 
hasiswa berusia 22 tahun itu tewas 
Jumat pagi (8/11), namun tidak me¬ 
ngungkapkan rincian lebih jauh. 

Sekitar 1.000 orang bertopeng berp¬ 
awai melalui distrik pusat yang sibuk 
pada jam makan siang. Mereka me- 
nerial^an kalimat-kalimat seperti, 
“Bubarkan dinas kepolisian,” “Rakyat 
Hong Kong, mari balas dendam” dan 
“Hutang darah harus dibayar darah.” 
Beberapa di antara mereka mem¬ 
bawa bunga putih danposter bertu- 
liskan “Hong Kong adalah wilayah 
yang sepenuhnya dikontrol polisi.” 

Para demonstran menuntut 
keadilan bagi Chow Tsz-Lok dan 
menentang kesewenang-wenangan 
polisi. Tak sedikit di antara mereka 
menyebut polisi sebagai pembunuh. 
“Kematiannya mengingatkan kita 
bahwa kita tidak boleh menyerah,” 
kata seorang demonstran kepada se¬ 
buah stasiun televisi setempat. 

Meski penyebab jatuhnya belum 
dipastikan, peristiwa kematian 
Chow memperdalam kemarah¬ 
an terhadap polisi, yang selama 
ini dituding menjalankan taktik 
keras, termasuk menggunakan gas 
air mata dan semprotan lada se¬ 
jak aksi protes menuntut reformasi 
demokrasi dimulai Juni lalu. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











'O ^Lelemniku 


OPINI 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



untuk turun ke lapangan dan menunjukkan cara 
bekerja melayani masyarakat. Semua su bert- 
eduh dibawah sombar dan berharap kalau orang 
lain bikin para-para untuk duduk dan beristirahat. 

Panggilan seperti ini yang biking katong dita- 
nimbar tambah pincang. Tambah panas dan 
akan terbakar karena emosi yang seng ada ujung 
pangkalnya. Barang, semua orang su seng mau 
jujur dan terbuka bilang kalau daerah ini su seng 
ada wang sepeserpun par kasi makan rakyat 
kecil. Semua su seng tau ada dimana. Yang pu 
tugas bertanggung jawab su seng bicara dengan 
jujur. Sementara yang pu tugas untuk pantau 
orang-orang yang bertanggung jawab, jua seng 
mau tunjuk muka di tempat umum. 

Sementara itu mereka yang pung tugas pak¬ 
sa rakyat kacil bekerja ini, tiap hari su tabaos 
supaya masyarakat dapat selalu dukung semua 
pihak terutama pemerintah. Tujuannya par 
mereka seng terprovokasi dengan isu-isu seng 
sadap yang saat ini lagi menyebar. 

Ada yang bilang kabupaten pu pelayanan ke- 
sahatan su seng jelas, para mantri dan suster 
su menderita karna disuruh melayani tapi mer¬ 
eka pung hak yang harusnya mereka terima su 
seng jelas batang hidungnya. Sementara pem- 
perdayaan generasi muda melalui pendidikan 
su semakin kacau, anak-anak sekoah su seng 
dipantau dengan baik lai. Banyak yang bolos 
sekolah dan seng ikut kegiatan belajar karena 
dong dengan bebas dapat keluar dan berak¬ 
tivitas diluar lingungan sekolah. Sementara 
manyarakat banyak mengeluh karna proyek- 
proyek pembangunan ruang-ruang sekolah su 
dikerjakan sama oknum guru dan kepsek. Se¬ 
mentara dong pu tugas par mengajar anak mu¬ 
rid su seng diperhatikan lai. Sayang sekali kalo 
bagini trus. Kira-kira kapan baru barang yang 
benar dapat terlaksana di kabupaten ini? (***) 


PemudaP^uaDalamSistenPertahaiianN^ara 

Oleh: Steve Rick Elson Mara 


Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
Sistem Pertahanan menjadi hd yang sangat funda¬ 
mental. Sistem pertahanan merupakan faktor uta¬ 
ma bagi eksistensi sebuah negara. 

Jika sebuah negara tidak mampu mempertahank¬ 
an dirinya terhadap berbagai ancaman yang datang 
dari dalam dan luar negeri artinya negara tersebut 
gagal dalam mempertahankan eksistensi. 

Indonesia memiliki sistem pertahanan yang dis¬ 
usun dengan mempertimbangkan berbagi faktor 
dalam perkembangan lingkungan strategis serta 
kondisi geografis, politik dalam dan luar negeri, ke¬ 
budayaan, keadaan ekonomi dan kehiduapan sosial 
dalam negara. Sistem pertahanan Indonesia mer¬ 
upakan sistem pertahanan semesta. Secara harfiah, 
sistem pertahanan semesta merupakan sistem yang 
melibatkan seluruh warga negara Indonesia sesuai 
dengan peran dan fungsi yang pelibatan tersebut 
didasari dengan nilai cinta akan tanah air. 

Pertahanan Indonesia yang dibukukan dalam 
buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015 
menyebutkan bahwa sistem pertahanan semes¬ 
ta memiliki 3 (tiga) ciri utama, yaitu : Kerakyatan, 
Kesemestaan, dan kewilayahan yang melibatkan 
seluruh komponen. 

“Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan 
dalam suatu sistem pertahanan semesta. Ben¬ 
tuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan 
seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber 
daya dan sarana prasarana nasional, dipersiapkan 
secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan 
secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. 

Terdapat 3 komponen dalam sistem pertahan¬ 
an negara, yaitu : Komponen utama. Komponen 
cadangan dan Komponen pendukung. 

Sedangkan ancaman sendiri terbagi di dalam 
3 spektrum yaitu ancaman militer dan ancaman 
nir-militer serta ancaman hibrida (perpaduan an¬ 
tara ancaman militer dan nir-militer). 

Jika ancaman yang datang adalah ancaman militer 
maka yang menjadi komponen utama untuk meng¬ 
hadapi ancaman tersebut adalah militer dan yang 
menjadi cadangan adalah non-militer. Sedangkan, 
jika ancaman yang datang adalah ancaman nir-mi¬ 
liter maka yang menjadi komponen utama adalah 
non-militer dan yang mendukung adalah militer. 

Dalam ciri pertahanan negara Indonesia yang 
kesemestaan tentunya sistem pertahanan Indone¬ 
sia melibatkan Pemuda sebagai Agent Of Defence. 

Jika diamati kecendurangan ancaman dewasa ini 
merupakan ancaman unconventional, dimana an¬ 
caman non-militer lebih cenderung terjadi diband¬ 
ing ancaman militer seperti perang langsung yang 
terjadi pada perang dunia 1 dan perang dunai 2 . 

Perkembangan Industri 4.0 juga telah merubah 
dimensi ancaman Cyber, perang dilakukan di dun¬ 
ia maya dengan menggunakan teknologi sebagai 
senjata utama. Hal ini mendorong pendidikan bela 
negara untuk terus dilakukan di berbagai lapisan 
masyarakat, terutama bagi pemuda. 

Generasi milenial atau disebut sebagai generasi Y 
adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 hingga 
2000 , sehingga yang disebut sebagai generasi mil- 
ineal saat ini ada di kisaran umur 19-38 Tahun. 

Jika dibandingkan dengan beberapa generasi se- 


belumnnya Gen X, Boomer, dan Silent. maka gen¬ 
erasi milenial memiliki kecenderungan yang unik. 
Keunikan generasi ini adalah lebih tertarik dengan 
penggunaan internet dalam mengakses Informasi 
dibandingkan dengan media lainya. 

Hal ini mengakibatkan generasi hari ini berada 
dalam ruang “melek teknologi”. 

Hal tersebut membawa sebuah berita positif bagi 
Indonesia bahwa dalam hal teknologi pemuda In¬ 
donesia tidak perlu diragukan lagi. 

Tetapi disisi lain, penggunaan teknologi yang 
cukup masif dan kemudahan dalam mengakses 
informasi yang belum dapat dipastikan kebenaran 
dapat mengantarkan pengguna teknologi untuk 
menjadi ancaman bagi negara. 

Generasi Y atau yang penulis sebut sebagai gen¬ 
erasi melek teknologi ini bukan hanya di berada di 
daerah yang memiliki sinyal baik tetapi juga berada 
di daerah terpencil di Indonesia. 

Salah satu Provinsi yang saat ini menjadi perha¬ 
tian di Indonesia adalah Papua. Pemuda Papua hari 
ini pun banyak yang menjadi korban dari revolusi 
teknologi. 

Penulis mengamati bahwa kemudahan dalam 
mengakses informasi membuat banyak sekali dari 
pemuda yang mengakses informasi tanpa menge¬ 
tahui kebenarannya dan langsung menyebarkan 
sehingga menimbulkan konflik vertikal antara pe¬ 
merintah dan masyarakat serta konflik horisontal 
antara masyarakat dan masyarakat. 

Hal ini harus menjadi perhatian semua element 
masyarakat terutama pemuda Papua sebagai masa 
depan Indonesia Timur. Sistem Pertahanan Indo¬ 
nesia yang berbentuk semesta telah mengantarkan 
semua element masyarakat termasuk Pemuda Pap¬ 
ua sebagai komponen cadangan dalam sistem per¬ 
tahanan negara sehingga perlu adanya kesadaran 
untuk menjaga pertahanan negara. 

Menjadi bagian dalam sistem pertahanan negara 
tidak untuk memegang senjata dan ikut berperang 
bersama militer. Kesadaran menjadi bagian dalam 
sistem pertahanan negara bisa di lakukan melalui: 
tidak menyebarkan berita tanpa mengetahui kebe- 
naranya, menjaga hubungan yang baik antara mas¬ 
yarakat dengan pemerintah serta masyarakat den¬ 
gan masyarakat, membagikan pesan perdamaian 
untuk menciptakan suasana damai, menuntaskan 
pendidikan dan berkarya bagi tanah air, men¬ 
dukung program pemerintah dan memberikan 
saran dan kritikan secara bijak jika ada program 
pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

Membangun masa depan Pemuda Indonesia 
khususnya Papua tidak dapat dilakukan dengan 
menunggu apa yang pemerintah akan kasih dan 
programkan untuk Papua. Membangun masa de¬ 
pan Papua dimulai dari kita, kita membangun kap¬ 
asitas diri kita dan menjaganya tetap berkualitas 
untuk masa depan yang berkelas. 

Sa Papua, Sa juga bagian dari Sistem Pertahanan 
Negara. 

Penulis adalah mahasiswa S2 Universitas Pertahanan 
Negara, Fakultas Keamanan Nasional, Program Studi Da¬ 
mai dan Ketua Pemuda LIRA Provinsi Papua. 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : JoniSabonoNo: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82 . 895 . 393 . 5 - 941.00 | SIUP: 266 / 8101 /P. 
Mik/XI/ 20 i 7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















SAMBUNGAN 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


11 ^Ldlemiiku 


^kasi.. 

“Saya ingin tahun 2020 Amdal 
dan pengadaan lahan dapat sele¬ 
sai. Sehingga di tahun berikutnya 
kegiatan fisik sudah dapat dim¬ 
ulai. Harapannya produksi gas 
bumi dapat disegerakan.” ujarnya. 

Ditambahkannya, Pemda Provin¬ 
si Maluku siap untuk memberi¬ 
kan dukungan utk mempercepat 
penyelesaian Amdal dan pengadan 
lahan. Kepala SKK Migas men¬ 
yambut gembira dukungan ini 
seraya mengucapkan terima kasih 
atas dukungan Gubernur Malu¬ 
ku yang sudah dan berkomitmen 
mendukung percepatan pengem¬ 
bangan Blok Masela. 

Dalam kunjungan kerja terse¬ 
but, Kepala SKK Migas bersama 
tim dan manajemen Inpex Masela 
Ltd juga mengunjungi Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar yang disam¬ 
but langsung oleh Bupati Petrus 
Fatlolon (Saumlaki, 5 November 
2019). Bersama Bupati, Kepala 
SKK Migas meninjau beberapa lo¬ 
kasi melihat ketersediaan infras¬ 
truktur guna mendukung proyek. 

Senada dengan Gubernur Ismail, 
Bupati Fatlolon menyatakan kes¬ 
iapan Pemda Kabupaten Kepulau¬ 


an Tanimbar untuk mendukung 
Proyek Abadi Masela, serta men¬ 
gajak seluruh jajaran, tokoh mas¬ 
yarakat, tokoh agama dan pemuda 
untuk turut mendukung proyek 
strategis nasional tersebut. 

Kepala SKK Migas menyam¬ 
paikan terima kasih atas dukungan 
Bupati Fatlolon selama ini.Selan- 
jutnya Kepala SKK Migas men¬ 
yampaikan bahwa proyek Masela 
wajib memperhatikan tiga hal, yai¬ 
tu kualitas, schedule dan cost. 

“Kualitas penting karena LNG 
Plant yang dibangun akan diop¬ 
erasikan utk waktu lama, sampai 
dengan tahun 2055. Schedule itu 
juga penting, karena semakin cepat 
selesai maka hasilnya akan cepat 
kita nikmati, baik oleh Pemerintah 
Pusat maupun Pemda dan mas¬ 
yarakat sekitar. Namun demikian 
untuk melakukan keduanya tetap 
harus memperhatikan cost atau 
biaya. Harus menggunakan biaya 
yang efesien.” ujarnya. 

Bupati Kepulauan Tanimbar, 
Kepala SKK Migas dan mana¬ 
jemen Inpex juga mengunjungi 
area tempat akan dibangunnya 
onshore LNG Plant di Pulau Yam- 
deda Kepulauan Tanimbar. (Rll) 


Ambon... 

Menparekraf mengakui, bahwa den¬ 
gan adanya kreatif dan pariwisata akan 
membuat sesuatu yang luar biasa ter¬ 
hadap perekonomian daerah. “Dan 
karena itu, saya ingin dan bersemangat 
untuk menjadikan Ambon sebagai 
Kota percontohan,” akunya. 

Dikatakan, untuk mewujudkan itu, 
harus ada sarana dan prasarana pen¬ 
dukung antara lain, gedung musik 
serta pelaksanaan festival-festival 
musik, serta pertunjukan-pertun¬ 
jukan kreatif lainnya yang memberi 
kesan bahwa Ambon memang benar 
adalah Kota Kreatif berbasis Musik. 

“Kita harus membuat destinasi 
wisata yang baru untuk menarik 
pelancong datang berkunjung. Dan 
Ambon memiliki potensi yang ban¬ 
yak dan luar biasa, dan kami dari 
Kementerian Pariwisata sangat men¬ 
dukung itu,” kata Menparekraf. 

Sehingga kedepan, lanjut Men¬ 
teri, Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif sudah siap untuk 
mempromosikan Ambon lewat 
berbagai even bertaraf internasional. 
“Ambon sudah diakui UNESCO, se¬ 
karang tinggal bagaimana kita mem¬ 
promosikan Ambon dengan even- 
even bertaraf internasional yang 
tentunya membawa dampak positif 
bagi perekonomian daerah dan mas¬ 
yarakat di Ambon,” ucap Menteri. 

Menparekraf berharap, apa yang in¬ 
gin dilakukan pemerintah, mendapat 
perhatian dan dukungan penuh dari 

Promosi.. 

Sementara itu, event internasional 
yang sudah berlangsung di Indone¬ 
sia sejak 20 tahun Mu itu merupakan 
agenda dwi-tahunan yang diselengga- 
rScan oleh Asean sebagai cara preser¬ 
vasi dan promosi berbagai warisan 
tekstil tradisional negara-negara Asean. 

Dalam event itu dihadiri oleh 23 
pemerhati wastra dari 16 negara 
seperti Amerika Serikat, Australia, 
Korea, Jepang, China, Indonesia, Fil¬ 
ipina, Kmaboja, Brunei Darussalam, 
Malaysia, Laos dan Vietnam. (L02) 


masyarakat. “Momen ini harus bisa 
kita manfaatkan sebaik mungkin, 
karena ini sangat berdampak baik bagi 
Kota Ambon kedepan,” harapnya. 

Dalam pertemuan tersebut. Waliko¬ 
ta Ambon, Richard Louhenapessy 
menyampaikan terima kasih dan 
apresiasi yang tinggi bagi Kemente¬ 
rian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
yang selama ini telah membantu dan 
mendukung Kota Ambon. “Atas nama 
pemerintah dan masyarakat Kota 
Ambon, saya berterima kasih kepada 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif lewat BeKraf yang selama 3 ta¬ 
hun mendampingi kita untuk bangkit 
dari ketidaksadaran kita akan potensi 
yang kita miliki,” kata Walikota. 

Walikota juga menyampaikan teri¬ 
ma kasih atas rencana Kemenparekraf 
yang ingin membantu mempro¬ 
mosikan Kota Ambon kedepan. 

Walikota menambahkan, untuk 
mensyukuri penetapan Kota Ambon 
sebagai Kota Kreatif Dunia Berbasis 
Musik versi UNESCO pada bulan 
Desember mendatang. Pemerintah 
Kota Ambon berencana mengadakan 
konser musik dengan mengundang 
seluruh musisi yang terlibat dalam 
mendukung Kota Ambon. Dan dalam 
kesempatan itu. Walikota secara resmi 
mengundang Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif untuk menghadiri 
konser musik tersebut. 

Diketahui, undangan Walikotamendapat 
sambutan baik cMi Menparekraf un¬ 
tuk mengunjungi Kota Ambon. (K02) 



9 Gempa... 

Kemudian berdasarkan kedalaman 
terdapat 5 kejadian gempabumi den¬ 
gan kedalaman dangkal kurang dari 
60 km, 4 kejadian gempabumi den¬ 
gan kedalaman menengah diantara 60 
hingga 300 km dan 0 kejadian gem¬ 
pabumi dengan kedalaman diatas 300 
km serta tidak ada kejadian gempabu¬ 
mi yang dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang terja¬ 
di para periode tersebut didominasi 
oleh gempabumi dengan kedala¬ 


man menengah. Pada umumnya 
gempabumi yang terjadi di sekitar 
Laut Banda terjadi pada kedalaman 
menengah hingga dalam yang di¬ 
duga bersumber dari aktivitas zona 
subduksi di Selatan Maluku akibat 
pertemuan Lempeng Samudera In¬ 
donesia Australia yang menunjam 
terhadap Lempeng Benua Eurasia. Se¬ 
dangkan untuk gempabumi dangkal 
dan lokal di sekitar Tanimbar diduga 
disebabkan oleh adanya aktivitas ses¬ 
ar lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (L02) 


4 Instruksi Jokowi 
Terkait Lapangan Kerja 



JAKARTA - Tujuan besar dari 
pekerjaan pemerintah yang akan 
dilakukan ke depannya salah satun¬ 
ya terletak pada penciptaan lapangan 
kerja yang sejalan dengan program 
pembangunan sumber daya ma¬ 
nusia. Presiden Joko Widodo saat 
memimpin rapat terbatas yang khu¬ 
sus membicarakan hal tersebut pada 
Senin (11/11), memberikan sejum¬ 
lah instruksi kepada jajaran Kabinet 
Indonesia Maju agar dapat mewu¬ 
judkan tujuan besar tersebut. 

Pertama, Kepala Negara kembali 
mengingatkan kepada jajarannya un¬ 
tuk mengusahakan perbaikan eko¬ 
sistem regulasi sehingga dapat men¬ 
dukung penciptaan lapangan kerja 
yang seluas-luasnya. Sebelumnya, 
Presiden juga telah meminta jaja¬ 
rannya untuk mengidentifikasi reg¬ 
ulasi-regulasi di kementerian yang 
dirasa menghambat hal itu. 

“Jika ada yang menghambat segera 
dipangkas atau diusulkan untuk di¬ 
pangkas kepada Presiden. Khusus 
yang berkaitan dengan mandat da¬ 
lam undang-undang, kita kumpul¬ 
kan dan nanti akan Idta lakukan yang 
namanya omnibus law yang akan di¬ 
bahas bersama DPR,” ujarnya dalam 
sesi pengantar rapat terbatas di Kan¬ 
tor Presiden, Jakarta. 

Terkait hal tersebut. Presiden mem¬ 
berikan informasi seputar pembic¬ 
araannya dengan Menteri Perdagan¬ 
gan Amerika Serikat, Wilbur Ross, 
pada 6 November 2019 lalu. Dalam 
pertemuan itu, Ross mengabarkan 
kepada Presiden bahwa di negaranya 
apabila terdapat menteri yang ingin 
mengeluarkan satu regulasi, maka ia 
terlebih dahulu harus mencabut dua 
regulasi agar tidak terjadi tumpang 
tindih atau bahkan menghambat. 

“Nah, di sini mestinya juga bisa 
melakukan itu. Menteri kalau mau 
mengeluarkan satu permen (peratur¬ 
an menteri) mencabutnya 40 permen 
karena permen kita di sini terlalu 
banyak,” ucapnya. 


“Tolong ini nanti dikaji lagi. Kelu¬ 
ar satu permen, potong berapa per¬ 
men. Kalau Amerika, sekali lagi, satu 
memotong dua,” imbuhnya. 

Kedua, Presiden Joko Widodo 
menginginkan agar reformasi di 
bidang regulasi tersebut diikuti den¬ 
gan reformasi birokrasi yang ada 
di kementerian maupun lembaga. 
Keduanya diharapkan dapat berjalan 
beriringan dan mengubah cara kerja, 
pola pikir, hingga mengubah orien¬ 
tasi prosedur menjadi orientasi hasil. 

“Karena sebaik apapun regulasi jika 
orientasi birokrasi kita belum beru¬ 
bah ini juga akan menjadi masalah 
yang berkaitan dengan sumbatan,” 
kata Presiden. 

Sementara itu, sebagai instruksin¬ 
ya yang ketiga. Presiden meminta 
Menteri Dalam Negeri untuk menata 
hubungan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah. Pemerin¬ 
tah daerah diharapkan dapat satu visi 
dengan pemerintah pusat dan mema¬ 
hami urgensi mengenai penciptaan 
lapangan kerja di seluruh Indonesia. 

“Oleh sebab itu, reformasi yang 
dilakukan di tingkat pusat harus ber¬ 
gulir ke provinsi, ke kabupaten, dan 
ke kota baik dari sisi regulasi mau¬ 
pun kewenangan daerah dan juga 
sistem pelayanan birokrasi yang ada 
di daerah,” tuturnya. 

Adapun yang keempat, reformasi 
besar-besaran dalam hal penyiapan 
sumber daya manusia harus mulai 
dilakukan. Pembenahan pendidikan 
vokasional dan peningkatan keter¬ 
ampilan tenaga kerja dimintanya 
untuk benar-benar dibenahi dan ter¬ 
eksekusi di lapangan. Selain itu, se¬ 
jumlah program pemerintah terkait 
hal tersebut juga dimintanya agar 
dipersiapkan dengan baik. “Kartu 
Prakerja dan sistem manajemennya 
semuanya harus disiapkan sehingga 
nanti saat Januari dikeluarkan bet¬ 
ul-betul sistem yang terintegrasi dan 
berbasis digital. Mudah dikontrol dan 
mudah dimonitor,” tandasnya. (ROl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















12 ^Lelemuku 


PERISTIWA 


11 NOVEMBER-17 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


DPR RI Nilai Hukum Selesaikan Masalah Papua 



JAYAPURA - Komisi I DPR RI 
menilai aspek penegakan hukum 
tak akan menyelesaikan masalah 
Papua yang sangat kompleks. 

Menurut Ketua Komisi I DPR 
RI, Meutya Hafid, solusi penyele¬ 
saian masalah Papua adalah den¬ 
gan pendekatan dialogis yang 
merupakan proses antara dua pa¬ 
ham atau lebih dengan cara ber¬ 
komunikasi terbuka. 

“Saya rasa tidak cukup han¬ 
ya melakukan aspek penegakan 
hukum, kita semua ini sama-sa¬ 
ma NKRI. Semua harus dilaku¬ 
kan dengan pendekatan dialog,” 
terang Meutya bersama rombon¬ 
gan Komisi I DPR RI, dalam kun¬ 
jungan kerjanya ke Provinsi Pap¬ 
ua, yang diterima Wakil Gubernur 
Klemen Tinal dan jajaran serta to¬ 
koh masyarakat, di Sasana Karya 
kantor gubernur, Jumat (8/11). 

Kendati demikian. Komisi I DPR 
RI bakal mendorong pihak ke¬ 
polisian untuk menuntaskan per¬ 
soalan hukum terhadap pelaku 
ujaran rasisme kepada mahasiswa 
Papua di Surabaya dan Malang. 


Untuk kasus Surabaya kalau 
ada pelanggaran hukum maka 
harus ada penegakan hukum de¬ 
mikian pula di Malang. Memang 
Kepolisian bukan mitra Komisi 


I DPR RI, tapi kami yakin ke¬ 
polisian pasti akan memproses 
hukum para pelaku rasisme di 
Surabaya, Malang dan Semarang 
bahkan dimana pun berada,” 


ucap la. 

Wakil Gubernur Papua Klemen 
Tinal mengapresiasi kunjungan 
tersebut. Dengan demikian, dia 
harapkan dinamika yang terjadi di 
Papua, dapat terus menjadi perha¬ 
tian serius dari Komisi I DPR RI. 

“Sebab dengan kunjungan ini, 
kebijakan yang akan diambil 
nantinya dapat lebih berpihak 
kepada rakyat Papua,” harap dia. 

Anggota DPR Papua, Thom- 
as Sondegau menyebut kondi¬ 
si Papua saat ini sudah kon¬ 
dusif. Kendati demikian, dia 
mengimbau pemerintah pusat 
memberikan jaminan keaman¬ 
an bagi mahasiswa Papua yang 
mengambil studi di pulau Jawa, 
Bali dan Sumatera. 

“Sebab sampai hari ini kami 
dengar informasi masih ada an¬ 
caman-ancaman kepada maha¬ 
siswa Papua. Ada mahasiswa yang 
hubungi saya, sampaikan kalau 
mereka masih terus diancam. Jadi 
saya mohon anak-anak Papua 
yang sekolah di pulau Jawa dijaga 
keamanannya,” tuturnya. (P 02) 


Jokowi Terima Pimpinan KPU Baru 


Kapolda Patroli Harkamtibmas Pakai Jetsky 


JAKARTA - Presiden Joko 
Widodo menerima pimpinan 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 
11 November 2019. Para pimpinan 
KPU tersebut dipimpin oleh Ketua 
KPU Arief Budiman. 

Dalam pertemuan tersebut, 
Arief Budiman menyampaikan 
bahwa kedatangan pimpinan 
KPU adalah untuk melaporkan 
pelaksanaan pemilu kepada Pres¬ 
iden. Sebagaimana ketentuan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum, 
KPU diberi kewajiban menyerah¬ 
kan laporan pelaksanaan pemilu 
kepada Presiden dan DPR. 

“Pada kesempatan hari ini kami 
akan menyampaikan tiga hal. 
Bapak Presiden. Yang pertama, 
pelaksanaan pileg dan pilpres 
2019. Kemudian yang kedua, ter¬ 
kait dengan pelaksanaan pemili¬ 
han kepala daerah serentak 2020, 
kemudian yang ketiga terkait 
dengan tata kelola kelembagaan 
KPU,” kata Arief Budiman. 

Selain menyampaikan kepada Pres¬ 
iden dan DPR, KPU juga berencana 
menyampaikan laporan tersebut 
kepada lembaga-lembaga terkait, 
misalnya MPR, DPD, kementerian 
terkait, serta kepolisian dan TNI. 

“Laporan ini perlu kami sam¬ 
paikan sebagai bahan bagi para 
pihak untuk bisa mengevalua¬ 
si, memberi masukan, memberi 
catatan, sekaligus menentukan ke 
depan langkah kita supaya pemi¬ 
lu dan demokrasi kita semakin 
baik seperti apa,” ungkapnya. 

Terkait pelaksanaan pileg dan 
pilpres 2019, KPU menyampaikan 
beberapa catatan yang cukup 
penting untuk disampaikan ke¬ 
pada publik, antara lain soal 
tingkat keikutsertaan kandidat 
perempuan. Menurut Arief, sejak 
pemilu 2004 hingga pemilu 2019, 
jumlah kandidat perempuan ter¬ 


us meningkat sebagaimana dia¬ 
manatkan dalam UU Pemilu. 

“Kemudian jumlah calon (per¬ 
empuan) yang terpilih juga men¬ 
galami peningkatan. Untuk DPR 
dan DPD, di 2014 terpilih 131, di 
2019 terpilih 162,” imbuhnya. 

Selain itu, Arief juga melaporkan 
bahwa partisipasi pemilih men¬ 
galami peningkatan yang cukup 
signifikan pada pemilu 2019. Untuk 
diketahui, pada pemilu 1999 hing¬ 
ga 2009, partisipasi pemilih sempat 
mengalami tren penurunan. 

“Pemilu 2014 kita naik tapi 
dengan angka yang sangat ke¬ 
cil, pemilu 2019 naik cukup sig¬ 
nifikan dari 75 persen menjadi 82 
persen. Jadi mengalami kenaikan 
7 persen dan ini melebihi target 
nasional 77,5 persen,” paparnya. 

Hal lain yang disampaikan ke¬ 
pada Presiden, yakni mengenai 
data Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHK- 
PN) seluruh pejabat yang terpi¬ 
lih. Menurut Arief, pada pemilu 
2019 data LHKPN seluruh peja¬ 
bat yang terpilih, baik di pemilu 
presiden, pemilu DPD, DPR RI, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabu¬ 
paten/kota mencapai 100 persen. 

“Jadi kalau selama ini para pejabat 
negara kita angkanya masih belum 
terlalu tinggi dalam data penyam¬ 
paian LHKPN, di pemilu 2019 KPU 
mengaturnya di dalam peraturan 
KPU itu menjadi kewajiban dan 
kami berterima kasih ini dipatuhi 
oleh seluruh calon anggota dewan 
terpilih. Jadi 100 persen data LHK- 
PN-nya bisa terpenuhi,” jelasnya. 

Dalam pertemuan dengan 
pimpinan KPU tersebut. Presiden 
Jokowi didampingi oleh Ment¬ 
eri Koordinator bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan Mahfud 
Md., Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno, Menteri Dalam Negeri 
Tito Karnavian, dan Sekretaris 
Kabinet Pramono Anung. (ROl) 


AMBON - Kapolda Maluku Irjen 
Pol. Drs Royke Lumowa, M.M dan 
Pangdam XVI/Pattimura May- 
jen TNI Dr Marga Taufiq melak¬ 
sanakan patroli Pemeliharaan Kea¬ 
manan, dan ketertiban masyarakat 
(Harkamtibmas) jelang pelantikan 
Presiden dan Wakil Presiden 20 
Oktober lalu, menyisir pantai 
kepulauan Lease, dengan menggu¬ 
nakan jetsky dan helikopter. 

Kabid Humas Polda Maluku, 
Kombes Pol. Mohamad Roem 
Ohoirat mengatakan, tadi pagi 
jajaran PJU Kodam dan Polda 
melaksanakan patroli bersama 
di laut sekitar pulau Seram, Nusa 
Laut, Saparua dan Haruku. Ka¬ 
polda gunakan Jetsky, Pangdam 
gunakan Helikopter sementara 
PJU Kodam Patimura dan PJU 
Polda Maluku lainnya gunakan 
KM Cantika Expres 99. 

Adapun tujuan dari dilakukan 
patroli bersama tersebut adalah 


dalam rangka Harkamtibmas 
(memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, juga un¬ 
tuk memupuk solidiratas TNI 
Polri di Maluku sekaligus un¬ 
tuk menangkal berita hoax yang 
beredar di masyarakat bahwa 
pada hari ini (kamis) akan ter¬ 
jadi gempa dan tsunami besar 
melanda kepulauan Ambon. 

Ohoirat mengaku, apa yang 
dilakukan oleh Kapolda dan 
Pangdam itu dan PJU juga bisa 
dilaksanakan oleh seluruh per¬ 
sonil TNI/Polri di Maluku, se¬ 
hingga kondisi keamanan di 
daerah seribu pulau ini dapat 
berlangsung dengan aman. 

“Mari sama-sama kita ting¬ 
katkan hubungan sinergitas, 
soliditas dan kolaborasi da¬ 
lam rangka meningkatkan 
kondisi keamanan di Maluku, 
yang semakin baik dari wak¬ 
tu kewaktu,” kata dia. (Mll) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















